P INSPIRASI 


A 


7” KEKINIAN 


LANGGANAN HUBUNGI 
HP.081.565.99.555 
KAMIS PAHING, 4 JULI 2024 


TAHUN 74 NO. 131 M EDISI CETAK TERBIT 16 HALAMAN 
E EDISI E-PAPER TERBIT 24 HALAMAN 


B www.suaramerdeka.com 8 epaper.suaramerdeka.com 


E an 


Cr 


1 < 
| T el , 
Suara Merdeka Network 


Sidang, Heddy Lugito, saatmembacakan 
putusan. 

Hasyim sendiri tidak menghadiri secara 
langsung dalam sidang 
putusan tersebut, 


namun secara daring melalui zoom. 
Selain memberhentikan Hasyim, 

DKPP RI mengabulkan pengaduan 

pengadu seluruhnya, 


E Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat 


JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI. 
Hasyim diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam perkara 
dugaan tindak asusila terhadap salah seorang Panitia 
Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa. 


(Bersambung 
hlm 5kol 1) 


DASAR 
PEMECATAN 


HASYIM 
ASY'ARI 


TO 


e7 l a 


Hasyim merupakan teradu atas 
dugaan pelanggaran Kode Ftik 
Penyelenggara Pemilu (KEPP) 
perkara Nomor 90/PKE-DKPP- 
/V/2024. Pembacaan putusan perka- 
raitudigelardi ruang Sidang DKPP, 
Jakarta Pusat, Rabu (3/7). 


“Memutuskan, mengabulkan 
pengaduan pengadu untuk seluruh- 
nya. Menjatuhkan sanksi pember- 
hentian tetap kepada teradu Hasyim 
Asy'ari selaku Ketua merangkap 
anggota KPU terhitung sejak putu- 
san dibacakan,” kata Ketua Majelis 


"me 


RESMIKAN EKOSISTEM BATERAI : Presiden Joko Widodo meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik 
Korea Selatan di Indonesia yang digelar di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Kabupaten Karawang, Provinsi 
Jawa Barat, Rabu (3/7). Pabrik sel baterai EV itu merupakan yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. (39) 


Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar 
di Asia Tenggara Diresmikan 


Kepala 
Bapanas-Bulog 


Dilaporkan ke KPK 


IN Dugaan Kasus Mark Up 
Impor Beras 


JAKARTA- Kepala Badan Pangan Nasional 
(Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog 
Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pem- 
berantasan Korupsi (KPK). Keduanya dilaporkan 
terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa 
markup impor beras danmasalah tertahannya beras 
di Tanjung Priok (demurrage). 

Laporan terhadap Kepala Bapanas dan Kepala 
Bulog dilakukan oleh Direktur Eksekutif Studi 
Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. “Ada 
dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan 


JAKARTA- Presiden Joko Wido- 
do meresmikan pabrik sel baterai PT 
Hyundai LG Indonesia (HLI) Green 
Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu 
(3/7). 

Presiden mempercayai peresmi- 
an pabrik baterai dan kendaraan lis- 
trik ini akan menjadi babak baru dan 
tonggak komitmen Indonesia untuk 
menjadi pemain global di ekosistem 
EV sel baterai dan kendaraan listrik. 

“Yang paling penting, kita harus 


betul-betul bisa masuk sebagai pemain 
global dalam supply chain kenda- 
raan listrik. Satu ini sudah dimulai 
dan ini merupakan pabrik sel baterai 
EV yang pertama dan yang terbesar 
di Asia Tenggara,” kata Presiden. 
Jokowi juga yakin, Indonesia 
mampu memenangi kompetisi den- 
gan negara-negara lain. 
Tambangnyaada di sini, nikelnya 
ada di sini, bauksitnya ada di sini, 
tembaganyaada di sini, ada smelter, 


masuk ke cathode dan prekursor, 
kemudian masuk ke EV battery, kemu- 
dian pabrik mobilnya ada di sini, ter- 
integrasi dalam sebuah ekosistem 
untuk mobil listrik,” kata Jokowi. 
Kepala Negara juga sangat meng- 
hargai konsorsium antara Hyundai 
dan LG dalam membangun grand 
package ekosistem 
baterai listrik, E — 
ini menan- 


bahwa semakin baiknya hubungan 
antara Korea Selatan dengan Indonesia. 
Terbesar 

Menteri BUMN Erick Thohir 
mengatakan, pabrik di Karawang 
merupakan yang terbesar di kawasan 
Asia Tenggara. 


(Bersambung hlm 5 kol 2) 


dakan 4 


Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil inves- 
tigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua 
lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena 
itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini 
dan ada duahal indikasi korupsi,” jelas Hari di Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7). 
Diungkapkan Hari, ada beberapa bukti yang 
dilampirkan dalam pelaporan 
ini. Salah satunya adan- 
ya perusahaan asal 
Vietnam yang berna- 
ma Tan Long Group, 
yang diduga ambil 
bagian dalam proses 
impor beras oleh 
~ Bapanas dan Bulog. 


Pertemuan Dua Gergasi | 
yang Paling Dinanti i 


LEIPZIG - Turki menjadi tim 
terakhir yang memastikan lolos ke 
babak perempat final Euro 2024 
Jerman. Mereka menyusul Belanda 
yang sejam sebelumnya melaju sete- 
lah menghancurkan Rumania. 

Delapan tim di perempat final kini 
sudah lengkap. Tuan rumah Jerman 
akan menghadapi tim raksasa 
Spanyol, Portugal bersua Prancis, 
Inggris menantang Swiss, dan terakhir 
Belanda menjajal Turki. 
| Tak dapat dipungkiri, dari empat 
perlawanan tersebut, laga Spanyol 
versus Jerman paling banyak menda- 
pat sorotan. Pertemuan dua gergasi 
Bee Benua Biru tersebut di Stuttgart 


Arena, Jumat, pukul 23.00 WIB, men- 
jadi pembuka persaingan delapan 
besar. 

Keduanya adalah penguasa Eropa 
sejati. Sama-sama memiliki tiga gelar, 
yang merupakan rekor terbanyak. 

Bagi Jerman, menghadapi 
Spanyol merupakan tugas berat. 
Lawan yang dihadapi merupakan 
satu-satunya tim yang memenangkan 
keempat pertandingan mereka di Piala 
Eropa kali ini. 

Tidak ada negara tuan rumah yang 
pernah tersingkir pada babak perem- 
pat final Piala Eropa UEFA. 


MINGGU, 7JULI 


0200 WIB 


(Bersambung 
hlm 5 kol 4) 


SM/dok 


(Bersambung hlm 5 kol 2) 


NASIONAL-INTERNASIONAL UB 


Diperiksa KPK, Dahlan Singgung soal RUPS "PS 


MANTAN Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk = Pa — e — 
-menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied 
sa Natural Gas (LNG) di PT Pertamina, Rabu (3/7). 


smi 
En A 9 R 1 r © 
SI SUARAMERDEKA.COM :£ 


© 
~E E E 


2 | NASIONAL - INTERNASIONAL SUARA MERDEKA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Krisis Air Hantui Pengungsi 


SEJUMLAH warga Palestina meninggalkan Khan Younis setelah militer Israel memerintahkan warga untuk mengungsi, Selasa (2/7). 
Mereka mengendarai mobil yang penuh barang bawaan. Hingga Rabu (3/7), maish banyak warga Palestina yang mencari tempat 
perlindungan setelah mereka meninggalkan kediaman di Gaza selatan. Mereka mengeluhkan minimnya pasokan air. (rtr-mn-44) 


Dahlan Singgung soal RUPS 


Diperiksa KPK sebagai Saksi 
JAKARTA - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan 
memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk 
menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus 
dugaan korupsi pengadaan Liguefied Natural Gas 
(LNG) di PT Pertamina, Rabu (3/7). 


Dahlan tiba di Gedung Merah 
Putih KPK pada pukul 16.32 WIB 
saat hujan tengah mengguyur. 

Dia datang seorang diri dengan 
mengenakan kemeja berwarna 
merah marun serta topi dan celana 
cokelat. Tidak banyak kata yang diu- 
capkan oleh Dahlan saat tiba di 
gedung Merah Putih KPK. Diahanya 
meminta wartawan bertanya setelah 
selesai diperiksa. 

“Nanti saja ya,” ujar Dahlan di 
Kantor KPK. 

Pemeriksaan tersebut untuk 
melengkapi berkas perkara penyi- 
dikan kasus dugaan korupsi pen- 
gadaan LNG di PT Pertamina. Selain 
Dahlan, KPK juga memanggil satu 
saksi lain atas nama Yudha Pandu 
Dewanata. 

Dahlan tak sampai waktu satu 


jam diperiksa penyidik KPK. Dia 
keluar Gedung Merah Putih KPK 
masih dalam kondisi hujan. Dia 
mengakui bahwa pemeriksaannya 
sebagai saksi hanya membahas soal 
Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). Pasalnya, dalam dakwaan 
Karen Agustiawan terungkap bahwa 
pengadaan LNG ini tidak melalui izin 
RUPS. 

“Oh tentang RUPS. RUPS. 
Apakah rencana itu sudah di-RUPS- 
kan atau mendapat persetujuan 
RUPS. Cumaitu tok,” ujar Dahlan di 
KPK, Rabu (3/7). 

Dia mengklaim bahwa Karen 
diduga melakukan pengadaan LNG 
memang tidak perlu izin dari RUPS. 
Sebab, Dahlan ketika menjabat seba- 
gai Menteri BUMN merasatidak per- 
nah berkomunikasi soal pengadaan 


LNG itu. 

“Ya mungkin beliau mengang- 
gap cukup dengan siapa atau tidak. 
Saya tidak merasa. Cuma kan belum 
tentu tidak,” tuturnya. 

Sebelumnya pada Senin, 24 Juni 
2024 , majelis hakim Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Pusat menghukum Direktur 
Utama PT Pertamina periode 2009- 
2014 Karen Agustiawan dengan 
pidana sembilan tahun penjara dan 
denda sebesar Rp500 juta subsider 
tiga bulan kurungan. Vonis tersebut 
belum inkrah lantaran Karen dan 
KPK menyatakan banding. 
Tersangka Baru 

Hakim menilai perbuatan Karen 
Agustiawan tidak mendukung pro- 
gram pemerintah yang gencar-gen- 
carnya melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Hal itu menja- 
di salah satu hal memberatkan pada 
vonis 9 tahun bui. 

Meski begitu, hakim menilai 
Karen Agustiawan kerap bersikap 
sopan dalam persidangan. Terdakwa 
juga tidak memperoleh hasil tindak 
pidana korupsi. 

KPK mengembangkan kasus 
dugaan korupsi ini dengan menetap- 


kan dua orang penyelenggara negara 
sebagai tersangka. Mereka adalah 
Direktur Gas PT Pertamina periode 
2012-2014 Hari Karyuliarto dan 
Senior Vice President (SVP) Gas & 
Power PT Pertamina tahun 2013- 
2014 Yenni Andayani. Mereka 
diduga telah melakukan perbuatan 
melawan hukum sehingga 
merugikan keuangan negara. 

“Bahwa terkait dengan pengem- 
bangan tersebut, KPK telah menetap- 
kan dua tersangka penyelenggara 
negara dengan inisial HK dan YA,” 
kata Juru Bicara KPK Tessa 
Mahardhika Sugiarto, Selasa (2/7). 

KPK belum menjelaskan peran 
kedua tersangka baru di kasus korup- 
si LNG Pertamina. Tessamengatakan 
penyidikan kasus tersebut masih ber- 
jalan. 

“Terkait dengan perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan 
oleh para tersangka akan kami 
umumkan saat penyidikan perkara ini 
telah dirasakan cukup. Proses 
penyidikan saat ini sedang berjalan, di 
antaranya dengan pemanggilan 
saksi-saksi dan tindakan-tindakan 
penyidik lainnya,” katanya. (dtc,enn- 
44) 


Dua Kasus Baru Menanti Firli 


JAKARTA - Selain kasus 
dugaan pemerasan terhadap mantan 
Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), 
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat 
ini tengah mengusut dua perkara lain 
yang menyeret eks Ketua KPK Firli 
Bahuri. 

Perkara lain ini terkait dugaan 
pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 
tentang KPK. Pasal tersebut diketahui 
mengatur soal larangan anggota KPK 
bertemu langsung dengan tersangka 
atau pihak yang berhubungan dengan 
perkara tindak pidana korupsi. 

Kendati demikian, Direktur 
Reskrimsus Polda Metro Jaya 
Kombes Ade Safri Simanjuntak tak 


menerangkan lebih lanjut soal 
perkara lain yang tengah diusut terse- 
but. “Kita telah sampaikan tadi bahwa 
ada perkara lain yang saat ini kita 
sedang lakukan baik itu penyelidikan 
maupun penyidikan ya,” kata Ade, 
Rabu (3/7). 

“Selain dalam penanganan 
perkara aguo pasal dugaan tindak 
pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 
e atau 12 B atau Pasal 11 juncto 65 
KUHP itu ada perkara lain yang saat 
ini sedang kita lakukan baikitupenye- 
lidikan maupun penyidikannya,” lan- 
jutnya. 

Selain kasus tersebut, Ditres- 
krimsus Polda Metro Jaya saat ini 


jugatengah mengusut dugaan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU) ter- 
hadap Firli Bahuri. Ade Safri 
menyampaikan, seluruh perkara itu 
masih terus diusut oleh penyidik 
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 
Alat Bukti 

Ade Safri membuka kemungkin- 
an untuk kembali memeriksa Firli. 
Hal ini sebagai bagian dari upaya 
untuk mencari alat bukti. 

“Itu jelas (pemeriksaan Firli di 
kasus lain), itu jelas ya. Jadi itu artinya 
bahwa di penyelidikan ini kan kita 
ingin mencari dan menemukan 
apakah ada dugaan tindak pidana 
korupsi yang terjadi atau adakah peri- 


stiwa pidana yang terjadi,” tutur Ade. 

Polda Metro Jaya sebelumnya 
menetapkan Firli sebagai tersangka 
kasus pemerasan terhadap SYL pada 
22 November 2023. 

Kendati demikian, hingga kini 
belum ada perkembangan yang 
berarti dalam penanganan kasus ini. 
Penyidik tercatat dua kali mengir- 
imkan berkas perkara ke Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua 
kali pula dikembalikan karena dinilai 
belum lengkap. Firli tercatat sempat 
kembali dipanggil untuk diperiksa 
guna melengkapi berkas perkara 
sesuai petunjuk jaksa. Namun, dia 
dua kali tidak hadir. (cnn-14) 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Berkat Kawal Haji, Masalah 
Jamaah Lebih Cepat Teratasi 


JEDDAH - Dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 
H/2024 M ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 
menyiapkan kanal khusus sebagai sarana pengaduan 
aa jamaah yang diberi nama Kawal Haji. 

Wartawan Suara Merdeka anggota Media Center Haji 
(MCH) 2024 PPIH Arab Saudi Setiawan Hendra 
Kelana melaporkan aplikasi ini merupakan salah satu ino- 
vasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. 

Ketua PPIH Arab Saudi Nasrullah Jasam mengungkapkan, keberadaan 
aplikasi yang dapat diunduh pada ponsel pintar berbasis android tersebut mem- 
bantu petugas untuk dapat merespons keluhan jamaah dengan lebih cepat. 

“Sejauh ini aplikasi Kawal Haji cukup efektif. Banyak permasalahan yang 
bisa diselesaikan dengan cepat, karena informasinya begitu update dan diterima 
langsung oleh PPIH untuk kemudian segera diselesaikan pihak-pihak terkait,” 
ungkap Nasrullah Jasam di Jeddah, Selasa (2/7). 

Berdasarkan data, saat ini aplikasi Kawal Haji telah diunduh oleh lebih dari 
12 ribu pengguna. Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji hingga 1 Juli 2024, 
terdapat 3.334 laporan yang masuk ke kanal Kawal Haji. 

Terdapat enam operator yang bertugas memantau pengaduan yang masuk 
melalui Kawal Haji. Mereka bekerja secara shifting selama 24 jam dengan tugas 
meneruskan setiap laporan yang masuk kepada pihak-pihak terkait. 

Keberadaan Kawal Haji juga membantu PPIH untuk lebih cepat mene- 
mukan posisi jamaah yang terpisah dari rombongan. Hal ini dimungkinkan 
karena Kawal Haji juga terhubung dengan fasilitas GPS (Global Positioning 
System). “Kedepan kami berharap aplikasi ini dapat lebih disempurnakan dan 
bisa kita sosialisasikan lebih awal sehingga seluruh jamaah haji Indonesia dapat 
memanfaatkan aplikasi ini,” tutur Nasrullah. 

Pulang ke Tanah Air 

Sementara itu, jamaah haji Indonesia dan petugas yang telah diterbangkan 
ke Tanah Airhingga Selasa (2/7) pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) berjum- 
lah 81.129 orang, tergabung dalam 206 kelompok terbang (kloter). Jamaah 
diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan 
Bandara Internasional Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah. 

Saatini jamaah haji gelombang II yang di awal operasional haji berangkatke 
Makkah dulu, secara bertahap bergeser ke Madinah. Di Kota Nabi, jamaah haji 
akan tinggal 8-9 hari untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan 
berziarah, terutama ziarah Raudhah. 

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Madinah 
akan memfasilitasi jamaah yang sejak awal kedatangannya ke Tanah Suci 
belum sempat ke Masjid Nabawi karena sakit, agar bisa berkunjung ke masjid 
yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah SAW tersebut. Bahkan jika kon- 
disi kesehatan jamaah tersebut memungkinkan, akan difasilitasi ziarah ke 
Raudhah. Hal serupa dilakukan PPIH Daker Makkah yang akan memfasilitasi 
jamaah haji masuk ke Masjidil Haram dan berdoa di depan Kaíbah. Bahkan, 
bagi jamaah yang secara kesehatan memungkinkan, akan difasilitasi untuk 
menjalankan umrah sunah. 

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda menyam- 
paikan, selama proses pemulangan jamaah gelombang I ke Tanah Air, seluruh 
proses layanan jamaah di Makkah tetap berjalan. 

“Untuk pelayanan kesehatan, hingga tanggal 2 Juli 2024 jamaah yang masih 
dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Madinah 
berjumlah 11 orang dan di rumah sakit Arab Saudi 22 orang. Total jamaah sakit 
yang telah ditanazulkan (dipulangkan ke Tanah Air-Red) berjumlah enam 
orang. Petugas secara reguler melakukan visitasi kepada jamaah yang dirawat di 
RS Arab Saudi,” terang Widi dalam keterangan resmi Kemenag di Asrama Haji 
Pondok Gede, Jakarta, Rabu (3/7). Dia menjelaskan, untuk pelayanan konsum- 
si, secara reguler petugas melakukan pemantauan/pengawasan proses produksi 
dapur katering yang melayani konsumsi jamaah haji. 

“Hal ini dilakukan semata untuk memastikan katering yang dikonsumsi ter- 
jamin kualitasnya. Hingga kemarin (Selasa-Red), PPIH telah mendistribusikan 
16.242.017 boks makanan kepada jamaah haji Indonesia,” ungkapnya. 

Dia melanjutkan, untuk layanan trasportasi bus shalawat yang mengantar 
jamaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya masih terus berlangsung. 
“Namun seiring dengan berkurangnya jamaah di Makkah karena pulang ke 
Tanah Air dan didorong ke Madinah, maka secara bertahap jumlah bus yang 
melayani jamaah dilakukan penyesuaian,” ujar dia. 

PPIH, tuturnya, kembali mengimbau jamaah haji Indonesia untuk tetap 
menjaga kesehatan tubuh selama di Kota Madinah dengan makan tepat waktu, 
minum obat teratur sesuai anjuran dokter, dan menjaga hidrasi tubuh dengan 
minum yang cukup. 

“Manfaatkan momentum terbaik selama di Makkah dan Madinah dengan 
memperbanyak ibadah dengan zikir dan membaca Al-Our'an serta amalan- 
amalan ibadah lainnya,” pungkasnya. (G7-44) 


liputan haji 
2024 


SM/MCH 2024 


KAWAL HAJI: Petugas sedang memantau laporan masyarakat atau 
jamaah melalui aplikasi Kawal Haji untuk segera ditindaklanjuti. (44) 


Seperti Gerimis Merah 
di Auschwitz 


Triyanto Triwikromo 167 


h mhapa ust 


”Tanpa nama” bukanlah gagasan yang pas. Bahkan 
anjing pun harus diberi nama. ”Tanpa nama” sebagai 
cara untuk menghilangkan kemanusiaan kita, pemah 
disematkan tentara SS kepada para tahanan di 
Auschwitz. Di Auschwitz kau tak boleh bemama Rene 


Guttman. Kau hanya boleh memiliki tanda 169061. Di 
Auschwitz kau tak boleh memakai nama Miso Vigel. Kau 
hanya boleh memiliki tanda 65.316. Jadi, karena tidak 
tinggal di Auschwitz dan agar sisi kemanusiaanku tak 
hilang, aku tak boleh bilang, "Aku 65.317 atau 169063.” 
Jika aku sampai menyebut angka-angka itu berarti aku 
telah menyepakati untuk dihilangkan. 

Sebenarnya masa "tanpa nama” cukup membu- 
atiku menjadi makhluk unik. Aku seperti menjadi makhluk 
pertama yang belum dikenal oleh siapapun. Aku merasa 
berada dalam dunia yang baru saja ada. Untuk berelasi 
denganku orang tak perlu memanggil namaku. Hanya, 
beberapa orang tak bisa membebaskan diri dari nama. 
Karena itulah ada yang kemudian menyebutku sebagai 
istri Bruno, orang film yang pakaiannya wama-warmni, 
perempuan yang dalam sehari bisa mengecat rambut 
hingga lima kali, perempuan yang menolak tua karena 
selalu ingin tampil sebagai gadis remaja. 

Masa-masa tanpa nama ini juga kuwamai dengan 
kejijikanku kepada tubuhku. Agar tampak selalu bersih 
dan wangi, aku bisa mandi sepuluh kali dalam sehari. 
Kadang-kadang agar tak tampak jejakku sebagai 
perempuan Danzig 16 tahun hingga 44 tahun, aku melu- 
muri tubuhku dengan bedak aneka wama. Dalam satu 
jam aku harus mengganti wama bedak itu. Tindakan ini 
tak terlalu menolongku. Aku kadang-kadang ingin men- 
gelupas kulitku agar aku benar-benar bersalin rupa. 
Bukan hanya salin wajah, melainkan salin tubuh penuh 
seluruh. 

Hanya, tindakan-tindakan konyolku ini tak bertahan 
lama. Ada yang berbisik, "Mengapa harus tanpa nama. 
Mengapa menjadi manusia tanpa identitas? Apa beda 
kau dari orang-orang Auschwitz? Kamu ingin digantung 
seperti mereka? Kamu ingin disembur gas? Kamu ingin 
dibakar di krematorium?” 


Tentu saja aku tak ingin menjadi sosok yang tak 
dimanusiakan, tak ingin dianggap hanya sebagai angka. 
Karena itulah, ada masa-masa ketika ungkapan "ganti 
nama” menjadi sangat penting bagiku karena aku bisa 
meninggalkan masa lalu yang perih. Dengan bemama 
Edyta, misalnya, aku memasuki dunia perempuan tanpa 
cacat cela dan meninggalkan dunia Eva yang penuh 
borok dan bau amis. Akan tetapi tak mudah menyukai 
nama selain Eva. Karena itu aku tergoda untuk selalu 
mengubah nama. Pemah dalam sehari, aku mengubah 
nama Edyta menjadi Estera, Ewelina, dan Eryka. Tak ter- 
lalu suka dengan nama-nama itu, aku mengubah lagi 
menjadi Juliste, Kaleena, dan Lena. Cukup lama aku 
menggunakan nama Lena yang berarti perempuan 
yang lembut itu. Akan tetapi akhirnya kuganti juga, 
Kuganti menjadi Kazandra. Kuganti lagi menjadi Jolanta. 

Kadang-kadang aku tak ingat aku baru saja meng- 
gunakan nama apa. Saat-saat seperti itu, aku selalu 
mengganggu Bruno untuk mengingat-ingat nama yang 
baru saja kupakai. 

”Kau baru saja menggunakan nama Ziva,” kata 
Bruno. 

”Apa artinya?” 

”Hidup.” 

Tak hanya sekali aku bertanya. Tak hanya sekali 
Bruno memberi tahu nama apa yang baru saja kupakai. 
Kadang-kadang Bruno juga ragu. 

”Kalau tak salah kau baru saja menggunakan nama 
Zofia.” 

”Apa artinya?” 

”Kebijaksanaan.” 

”Seharusnya agar kompak,” kataku, “kau juga harus 
mengubah nama. Nama apa yang akan engkau pakai?” 

Dengan cepat Bruno menjawab, ”Noah.” 

”Noah?” tanyaku, ”Apa artinya?” 


”Orang yang selalu ingin beristirahat.” 

”Wah itu berarti kau ingin menjadi pemalas sepan- 
jang hidup.” 

Bruno tertawa. 

”Ada nama lain yang kauinginkan?” 

”Ada. Paul,” kata Bruno, ”Artinya kecil.” 

Ganti aku yang tertawa. Lalu selama satu jam kami 
berusaha mencari nama terbaik. Pada akhimya Bruno 
tetap menggunakan nama Bruno karena tak ada 
masalah dengan nama lama, sedangkan aku terus 
kelimpungan mencari nama baru. 

”Rasanya tak ada nama yang pas kecuali Eva,” 
kataku. 

”Tentu saja ada,” kata Bruno, ”Kalau tetap tak ada, 
aku tak keberatan kau tak mempunyai nama. Aku akan 
memanggilmu dengan sebutan sesukaku saja.” 

”Kau akan memanggilku apa?” 

"Zazaza.” 

"Apa lagi?” 

"Dadada.” 

"Kok nama-nama yang tak bermakna?” 

"Menurutmu kata-kata itu tak bermakna?” 

Aku menggeleng. 

"Zazaza itu sungai merah yang menjulur ke arah 
laut,” kata Bruno yang bisa saja ngawur wur "Adapun 
Dadada itu langit hijau yang dipenuhi oleh wangi kem- 
bang dari bumi.” 

"Kalau kau memanggilku dengan kata-kata 
ngawur,” kataku, "sebaiknya kupilihkan kata-kata yang 
lebih ngawur saja. Mengapa tak kaupanggil aku 
Brotgedobrot Britgedibrit saja?” 

Bruno tak menanggapi protesku. Dia lebih memilih 
saharian itu memanggilku dengan sebutan "Zazaza”. 


(Bersambung) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Pj Gubernur Kunjungi 
Sido Muncul 


PENJABAT Gubernur 
Jawa Tengah Nana 
Sudjana mengadakan 
kunjungan kerja (kunker) 
di PT Sido Muncul 
Kabupaten Semarang dan 
PT Selalu Cinta Indonesia 
(SCI) Kota Salatiga, 
Rabu (3/7). Kunjungan 
tersebut untuk memantau 
perkembangan sejumlah 
industri dan 
ketenagakerjaan 
di wilayahnya. 
Perkembangan dua 
industri berskala besar itu 
terbilang baik. Indikatornya 
adalah market ekspor yang 
luas. (39) 


E 


SM/jatengprov.go.id 


Perlu Samakan Pemahaman 
Penerapan UU KIA 


JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para 
pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan untuk 
menyamakan pemahaman mengenai penerapan 
Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 

Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). 


Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri 
dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 
(3/7), mengatakan, meski UU KIA masih 
menunggu pengesahan oleh Presiden untuk 
diundangkan dalam lembaran negara, 
tetapi penting untuk membangun kesa- 
maan pemahaman sejak dini. 


BPR Arto Moro Gelar Champion 


”Walaupun UU KIA ini belum ber- 
laku, tetapi kita harus siap-siap supaya 
Tripartit (unsur pemerintah, organisasi 
pengusaha, dan serikat pekerja atau buruh) 
memiliki pemahaman yang sama, sehing- 
ga nanti kalau diberlakukan tidak kaget 
atau heboh, terjadi hiruk-pikuk,” katanya. 
Sambut Baik 

Dia menyampaikan hal tersebut pada 


Building Camp 2024 


acara Dialog dan Edukasi Fasilitas 
Kesejahteraan Pekerja dan Penyamaan 
Pemahaman Implementasi Undang-Undang 
Kesejahteraan Ibu dan Anak, di Balikpapan, 
Kalimantan Timur, Selasa (2/7). 

Ta mengemukakan, pihaknya menyam- 
but baik kehadiran UU KIA karena seja- 
lan dengan sejumlah regulasi yang telah 
diterbitkan Kemnaker, yakni terus mem- 
promosikan dan mewujudkan fasilitas 
kesejahteraan bagi pekerja di tempat kerja. 

”Jadi, kita sambut kehadiran UU KIA 
dengan sangat riang gembira. Tidak ada 
regulasi yang membuat hidup lebih ter- 
puruk, jadi pasti regulasi hadir ada niatan 
bagus,” ucapnya. 

Iajuga menyebutkan, kehadiran regu- 


lasi KIA tersebut semakin memberikan 
legitimasi tentang pentingnya fasilitas 
kerja bagi pekerja, utamanya pekerja 
perempuan. 

Menurutnya, UU KIA juga melegiti- 
masi pentingnya negara mengingatkan 
pemberi kerja dan pekerja untuk sama- 
sama memiliki perhatian bukan hanya 
kepada perempuan, melainkan juga kepa- 
da anak dan keluarganya. 

”Merekamenjadi satu kesatuan yang 
nantinya berkontribusi terhadap produk- 
tivitas si pekerja perempuan, sehingga 
akhirnya berkontribusi pula pada produk- 
tivitas dan daya saing perusahaan, kemu- 
dian juga berkontribusi pada daya saing 
negara,” tuturnya.(bn-37) 


KONOMI 


suaramerdeka.com @ epaper.suaramerdeka.com 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Target Produksi 


Gabah 11 Juta Ton 


BANDUNG - Menyusul program per- 
luasan areal tanam melalui pompanisasi, 
produksi gabah kering giling (GKG) dari 
27 kabupaten dan kota di Jawa Barat ditar- 
getkan menjadi 11 juta ton. Angka ini 
meningkat dari patokan semula pada 9 juta 
ton pada tahun ini. 

“Paling tidak untuk produksi gabah 
yang 9 juta ton GKG akan ditingkatkan 
menjadi 1 1 juta ton GKG,i kata Sekretaris 
Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, 
Rabu (3/7). 

Langkah itu tak terlepas dari program 
pompanisasi yang sudah bergulir. 
Sebelumnya, Kementerian Pertanian 
sudah memberikan 7.000 alat pompa yang 
pelaksanaan pemasangannya di Jabar 
dipantau langsung. 

Pompanisasi merupakan program iri- 
gasi sawah dengan menggunakan sistem 
pipa yang terpasang dari sungai serta air 
tanah ke sawah-sawah. Fungsinya diran- 
cang untuk memastikan ketersediaan air 
pada musim kering. 

Mulai Efektif 

”Program pompanisasi di Jawa Barat 
sudah mulai efektif berjalan. Ada kurang 
lebih 7.000 yang sudah didrop Kementerian 
Pertanian, sekitar 1.900 yang sudah digu- 
nakan, dan sisanya sedang diakselerasi 
untuk digunakan secepatnya,” katanya. 

Di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, 
misalnya, pelaksanaan pompanisasi men- 
cakup total lahan seluas 75 hektare yang 
mendapat pasokan air yang berasal dari 
mesin pompa sekitar 20 hektare 

Seiring dengan itu, Pemprov jugaterus 
mengirimkan alat pompa agar seluruh area 
terkover pengairannya. Ketua Kelompok 
Tani Desa Wanasari Taryono menyebut 
program pompanisasi di Indramayu sangat 
membantu dalam mempercepat masatanam. 

”Dengan adanya bantuan pompanisa- 
Si itu bisa mempercepat musim tanam. 
Sebelumnya lambat, sekarang lebih cepat. 
Semula dalam satu tahun duakali (tanam), 
sekarang insya Allah tiga kali bisa,” kata- 
nya. (dwi-37) 


Epson Secara Konsisten dukung Pemerintah RI untuk 
Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Melalui 
Peluncuran Produk Proyektor, Document Scanner dan Printer Bisnis 


SEMARANG- Pascapengesahan UU 
Nomor 4 Tahun 2023, industri BPR/BPRS 
dihadapkan pada serangkaian tantangan dan 
peluang. Beberapa peluang tersebut antara 
lain kesempatan untuk memperluas kegiatan 
usaha, kerjasama dengan pihak lain, ikut serta 
dalam lalu Ilintas pembayaran, memasarkan 
produk asuransi, memperkuat infrastruktur 
digital dan memperkuat permodalan melalui 
IPO (Initial Public Offering). 

Berbagai peluang dan tantangan ditawar- 
kan dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (P2SK). Peluang harus dapat 
dioptimalkan untuk mendukung tugas utama 
perbankan yaitu fungsi intermediasi, peng- 
himpunan dana, dan penyaluran dana kepada 
masyarakat. 

Sebagai bagian dari pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) agar tercipta 
karyawan yang disiplin, kreatif, dan tang- 
guh, BPR Arto Moro mengadakan kegiat- 
an Champion Building Camp selama 3 hari, 
di barak militer Bantir, Sumowono, 
Kabupaten Semarang, 27-29 Juni 2024. 
Kegiatan diikuti 60 karyawan baru dimak- 
sudkan untuk membentuk karakter, kedi- 
siplinan, kepemimpinan, loyalitas, ketang- 
kasan, serta memupuk kekompakan dan 
kerja sama tim. 

Makin Tangguh 

Hadir di acara pelepasan, Direktur Utama 
BPR Arto Moro, Darmawan SSos MM, serta 
Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekali- 
gus Komisaris Utama, Prof Dr H Subyakto 
SH MH MM. Darmawan mengatakan, seba- 
gai perusahaan yang berkomitmen terus tum- 
buh dan berkembang dengan aset sudah men- 
capai lebih dari Rp 1 triliun, BPR Arto Moro 
membutuhkan karyawan yang semakin banyak, 
semakin kompeten, semakin tangguh, sema- 
kin militan, dan semakin berkomitmen mem- 


N ) Tn 


berikan pelayanan terbaik kepada nasabah 
dan masyarakat. 

“BPR Arto Moro sudah membuatrencana 
strategis hingga tahun 2029 di mana aset 
diproyeksikan mencapai Rp 12 triliun. Untuk 
itu, diperlukan SDM dengan jumlah dan kom- 
petensi yang mumpuni, Uu kata Darmawan. 

Dia menjelaskan, selain kegiatan fisik, 
karyawan baru nanti juga akan diberikan pela- 
tihan selama 2 minggu sebelum mulai terjun 
ke lapangan. Kegiatan pembentukan karakter 
dan soliditas kerja sama tim merupakan strate- 
gi dan bagian dari upayapelatihan dan pengem- 
bangan SDM BPR Arto Moro. 

“Setelah mengikuti pelatihan di Bantir dan 
nantinya in house training di perusahaan, kami 
harapkan akan semakin tercipta team force 
yang tangguh, berkarakter, loyal, dan menjiwai 
nilai-nilai kecintaan terhadap perusahaan. 
Dengan loyalitas dan integritas yang baik maka 
akan tercipta produktivitas yang tinggi yang 
akan mampu menopang Renstra BPR Arto 
Moro menjadi BPR terbaik di Jawa Tengah,” 
tuturnya. 

Saat pelepasan, Komisaris Utama Prof 
Subyakto memberikan motivasi kepada para 
peserta agar mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan dengan penuh semangat. 

“Kami memandang kegiatan ini akan mem- 
bawa dampak positif bagi para karyawan baru. 
Berlatih dengan tim pelatih akan sangat bagus 
bagi disiplin, loyalitas, dan kerja sama para 
karyawan. Harapan kami, sepulang dari pela- 
tihan ini, karyawan baru akan kompak, menya- 
tu sehingga mampu melaksanakan penugas- 
an yang diberikan oleh perusahaan dengan 
baik,” kata Prof Subyakto. 

Peserta mendapat materi wawasan bela 
negara, pelatihan kedisiplinan, melatih kekom- 
pakan dan kerja sama tim, serta latihan petu- 
alangan alam untuk melatih kekuatan mental. 
(H23-37) 


SM/dok 


CHAMPION BUILDING : Karyawan baru mengikuti kegiatan BPR Arto Moro 
Champion Building Camp 2024 selama tiga hari di barak militer Bantir, 
Sumowono. (37) 


—— 


JAKARTA - Epson Indonesia de- 
ngan bangga mengumumkan komit- 
mennya untuk terus mendukung Pe- 
merintah Republik Indonesia dalam 
meningkatkan penggunaan Produk 
Dalam Negeri (PDN). Sebagai bagi- 
an dari upaya ini, Epson meluncur- 
kan rangkaian produk terbaru yang 
meliputi proyektor, document scan- 
ner, dan printer bisnis yang diran- 
cang dan diproduksi oleh PT Indone- 
sia Epson Industry yang berlokasi di 
Cikarang, Jawa Barat. Kami bangga 
dapat mengumumkan bahwa saat ini 
kami telah memiliki 56 produk ber- 
sertifikasi Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN), dengan tambahan 15 
produk lainnya yang sedang dalam 
proses sertifikasi. 

“Pemerintah melalui Kemente- 
rian Perindustrian RI mengapresiasi 
dukungan nyata oleh Epson melalui 
investasi perluasan produksi proyek- 
tor yang sebelumnya diproduksi di 
luar negeri dan mulai Juli 2024 di- 
pindahkan ke Indonesia.” ujar Priyadi 
Arie Nugroho selaku Direktur Indus- 
tri Elektronik dan Telematika (IET), 
Kementerian Perindustrian Republik 
Indonesia. 

Produk-produk baru ini meman- 
faatkan teknologi terkini yang me- 
mastikan kualitas tinggi dan efisiensi 
yang luar biasa, sekaligus memenuhi 
persyaratan Tingkat Komponen Da- 
lam Negeri (TKDN) yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Langkah ini tidak 
hanya memperkuat posisi Epson 
sebagai pemimpin dalam inovasi 
teknologi, tetapi juga sebagai mitra 
yang berkomitmen untuk mendu- 
kung perekonomian lokal. 

Epson berharap bahwa dengan 


peluncuran produk-produk baru ini, 
perusahaan dapat memberikan kon- 
tribusi nyata terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melalui perluas- 
an produksi dan penggunaan kom- 
ponen yang dibuat di dalam negeri. 
"Kami bangga dapat mendukung 
inisiatif pemerintah untuk memper- 
kuat industri lokal melalui peluncur- 
an produk-produk berkualitas tinggi 
yang dibuat di Indonesia," ujar Ng 
Ngee Khiang, Managing Director dari 
Epson Indonesia. 


EB-E600 & EB-X600 Proyektor 3LCD 
yang Pertama Diproduksi di Indonesia 


Epson sebagai pemimpin pasar 
projector di Indonesia dengan mar- 
ket share tertinggi 51,2% (future so- 
urce) dengan bangga mengumum- 
kan peluncuran dua produk terbaru, 
EB-E600 dan EB-X600, yang me- 
rupakan pengembangan dari seri 
EB-E500 dan EB-X500 sebelumnya 
yang telah sukses di pasaran. Pelun- 
curan ini dijadwalkan pada Juni 2024 
dan akan mulai tersedia di pasar 
pada bulan Agustus 2024. 

Produk EB-E600 dan EB-X600 
dirancang untuk memberikan ki- 
nerja yang lebih tinggi dengan fi- 
tur-fitur canggih yang mendukung 
berbagai kebutuhan Pendidikan dan 
perkantoran. Kedua produk ini diran- 
cang untuk memenuhi persyaratan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) yang tinggi, sejalan dengan 
komitmen Epson untuk mendukung 
inisiatif pemerintah dalam mening- 
katkan penggunaan produk-produk 
dalam negeri. 

"Peluncuran EB-E600 dan EB- 
X600 membuktikan dedikasi dan 


komitmen kami secara tersu mene- 
rus untuk menyediakan teknologi 
projector terbaik kepada dunia Pen- 
didikan Indonesia dalam rangka me- 
ningkatkan proses belajar mengajar 
yang efektif dan efisien," ujar Zani- 
par SA Siadari, Head of Product Mar- 
keting, Visual Instrument and Corpo- 
rate Product Epson Indonesia." Kami 
bangga bahwa produk-produk ini 
dibuat dengan komponen lokal yang 
signifikan, sehingga mampu mendu- 
kung industry local dalam mencipta- 
kan lapangan kerja dan memperkuat 
industri manufaktur dalam negeri." 

Proyektor EB-X600 dari Epson 
hadir dengan berbagai kelebihan 
yang membuatnya ideal untuk ber- 
bagai keperluan mengajar pada du- 
nia Pendidikan dan presentasi pada 
dunia perkantoran dengan kecerah- 
anhingga 3600 lumens baik putih 
maupun warna, proyektor ini mam- 
pu menghasilkan gambar yang ce- 
rah dan tajam, serta nyaman di mata 
bahkan di ruangan yang terang se- 
kalipun. Dilengkapi dengan resolusi 
XGA dan rasio kontras 16.000:1 pro- 
yektor mampu menghasilkan gam- 
bar yang tajam dan detil baik untuk 
menampilkan teks maupun grafis 
bewarna dengan kualitas tinggi. 

Memanfaatkan daya lampu 
210W, proyektor ini dapat diguna- 
kan dalam jangka waktu yang lama, 
hingga mencapai 6000 jam dalam 
mode normal dan 12000 jam dalam 
mode ekonomis, yang dapat mengu- 
rangi frekuensi penggantian lampu 
dan biaya perawatan. 

Proyektor ini menawarkan fleksi- 
belitas melalui berbagai terminal in- 
put seperti dua buah D-Sub15 (VGA), 
Composite Video (RCA), HDMI, serta 
USB Type A dan Type B, walaupun 
telah memiliki pengeras suara in- 
ternal 5W Mono yang cukup untuk 
kebutuhan audio dalam presentasi 
skala kecil hingga menengah, pro- 
yektor tetap dilengkapi dengan au- 
dio input (RCA/Stereo mini jack) dan 
output audio (Stereo mini), untuk 
kemudahan dalam menghubungkan 
perangkat audio eksternal. 

Keseluruhan fitur dan manfaat, 
proyektor EB-E600 dan EB-X600 
menjadikan proyektor ini menjadi pi- 
lihan yang tepat bagi tenaga peng- 
ajar di dunia pendidikan dan juga 
pengguna perkantoran.(ae-jkt) 


4 | WACANA SUARA MERDEKA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


q 


Permintaan Maaf Bukan Antiklimaks 


Permohonan maafdilakukan oleh 
peretas situs Pusat Data Nasional 
Sementara (PDNS) 2. Tindakan terse- 
but akan diikuti dengan pengiriman 
kode untuk membuka data yang 
sebelumnya dikunci. Namun, apa 
yang dilakukan itu sebenarnya bukan- 
lah antiklimaks mengingat kerugian 
luarbiasa dialami negeri ini. Layanan 
yang diperuntukkan bagi publik tidak 
berjalan dan pemerintah dibuat kalang 
kabut mengatasinya. Efek yang dit- 
imbulkan telah terasakan di banyak 
tempat. 


Karena sistem data imigrasi tidak 
bisa diakses, pelayanan di jalur masuk 
dan keluarlalu lintas orang antarnega- 
ra terganggu. Antrean panjang pun 
terjadi di bandar-bandar udara seba- 
gai dampak adanya perpindahan 
pelayanan, dari online menjadi man- 
ual. Data terkait , visa, paspor, dan 
aplikasi-aplikasi pendukung keimi- 
grasian tidak bisa dibuka setelah 
PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya 
dibobol hacker. Dikabarkan peretas 
yang menamakan diri LockBit 3.0 itu 
meminta tebusan Rp 131 miliar. 


Sebenarnya Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN) tahun lalu 
sudah memberi peringatan terhadap 
kemungkinan serangan ransomware, 
merujuk pada pengalaman di nega- 
ra-negara lain. Ransomware adalah 
perangkatlunak perusak, yang anta- 
ralain masuk kejaringan sistem kom- 
puterlewat jebakan atau pengelabuan. 
Ransomware yang ter-install memung- 
kinkan peretas menyedot data. Dalam 
kasus peretasan PDNS 2, ransom- 
ware yang masuk adalah evolusi dari 
jenis LockBit. 


Meskipun peringatan telah diberi- 
kan BSSN, ternyata daya tahan meng- 
hadapi serangan begitu lemah. Tidak 
mengherankan bila pengaruhnya 
masif. Dampak luar biasaterasakan 
karena yang diserang adalah sebuah 
sistem yang telah terstruktur sebagai 
pusat data nasional. Pada 2018, 
pemerintah mengeluarkan PP Nomor 
95. PP tersebut membahas sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. 
Tujuannya adalah menyatukan data 
pemerintah yang terserak di banyak 
instansi. 


PP Nomor 95 tahun 2018 disusul 
dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik. Salah satu 
implementasinya berupa pemben- 
tukan Pusat Data Nasional (PDN). 
Pembangunan PDN kemudian diran- 
cang. Namun, sampai saatini proyek 
tersebut belum selesai. Sembari 
menunggu operasional PDN yang 
dibangun di Cikarang, Bekasi, pemer- 
intah menyewa beberapa PDNS. 
Dengan PDNS, data berbagai instan- 
si disatukan. 


Penyatuan itu menuntut perta- 
hanan digital yang kuat. Zaman 
memang harus direspons dengan 
penguatan pertahanan di berbagai 
bidang.Amerika Serikat bahkan sudah 
mempersiapkan diri untuk perang di 
ruang angkasa. Pertempuran ber- 
potensi terjadi disemua bidang, yang 
dampaknya bisa menghancurkan 
ketenteraman masyarakat. Gangguan 
karena peretasan terhadap pusat 
data negeri ini menunjukkan perlu- 
nya evaluasi menyeluruh terhadap 
pertahanan digital Indonesia. 


Setelah Kemunculan Kaesang 


Kurang dari lima bulan menjelang 
pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Serentak 2024, 
suhu politik di Jawa Tengah kian 
menghangat. Partai politik melaku- 
kan konsolidasi dan nama-nama 
kandidat calon gubernur pun terus 
bermunculan. Salah satunya adalah 
Ketua Umum Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. 
Nama Kaesang muncul dalam survei 
yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Survei Indonesia (LSI), baru-baru ini. 


Tak tanggung-tanggung, Kaesang 
menempati posisi kedua dalam sim- 
ulasi top of mind, di bawah Kapolda 
Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia bah- 
kan menduduki peringkat pertama 
dalam simulasi semi terbuka yang 
menampilkan 21 nama. Merespons 
hasil survei tersebut, Ketua DPP 
PDIP Puan Maharani menyatakan 
akan mempertimbangkan nama 
Kaesang Pangarep sebagai kandi- 
dat calon gubernur pada Pilkada 
mendatang. 


Pernyataan Puan Maharani me- 
narik untuk dicermati. Pertama, kare- 
na Kaesang bukan kader PDIP, dan 
partai berlambang banteng moncong 
putih itu telah menyiapkan beberapa 
kadernya sendiri, seperti Bambang 
Pacul dan Hendrar Prihadi. Tentu 
saja hal ini akan berpotensi menim- 
bulkan friksi di internal PDIP. Mengingat 
Jawa Tengah selamaini dikenal seba- 
gai ikandang bantengi yang mem- 
berikan kontribusi suara terbesar di 
tingkat nasional. 


Kedua, terkait dengan status 
Kaesang sebagai putra Presiden 
Jokowi. Seperti kita ketahui, dalam 
Pemilu 2024 lalu, Jokowi berseberan- 
gan jalan dengan PDIP, dan hal itu 
menimbulkan keretakan hubungan 
di antara keduanya. Apakah kehad- 
iran Kaesang sebagai bakal calon 
Gubernur Jawa Tengah, jika benar 
adanya, akan menjadi momentum 
rekonsiliasi antara PDIP dengan 
Presiden Jokowi? Realitas politik bisa 
mendorong ke arah tersebut. 


Di sisi lain, rumors yang berkem- 
bang menyebutkan Jokowi telah mer- 
estui pencalonan Irjen Pol Ahmad 
Luthfi sebagai kandidat Gubernur 
Jateng mendatang, Dengan demiki- 
an, kemunculan nama Kaesang ber- 
potensi mengubah arah dukungan 
Jokowi. Memang masih terlalu dini 
untuk memastikan semua ini. 
Sebagaimana ungkapan yang menye- 
butkan bahwa politik itu sangat dina- 
mis. Segala sesuatu bisa berubah dari 
menit ke menit. 


Terlepas dari itu, kemunculan 
Kaesang Pangarep sebagai bakal 
calon gubernur akan semakin menye- 
marakkan pelaksanaan Pilgub Jateng 
2024. la akan menjadi ipenyemangati 
tokoh-tokoh lain yang selamaini telah 
muncul dan mendeklarasikan pen- 
calonannyadi hadapan publik. Semakin 
banyak kandidat, akan semakin baik. 
Masyarakat akan mempunyai alter- 
natif pilihan yang cukup untuk menen- 
tukan pemimpin terbaiknya selamal- 
ima tahun mendatang. 


Peretas PDNS 2 minta maaf. 
Plot twist. 


28 perusahaan garmen pangkas hari kerja. 
Perekonomian sedang tidak baik-baik saja. 


(Makin terbiasa dengan plot twist.) 


Sirpong 


SUARA MERDEKA 


Terbit sejak 11 Februari 1950 


PT Suara Merdeka Press 


Pendiri : H Hetami 


Komisaris Utama : Ir Budi Santoso 
Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : 


Triyanto Triwikromo 


1 Tamas 


Oleh Opik Mahendra 


Konsep agrowisata 
yang menawarkan 
pembelajaran 
pertanian, jika 
dikembangkan secara 
luas di berbagai 
daerah, akan bisa 
menarik anak-anak 
muda untuk kembali 
mencintai pertanian. 


(0 


SUASANA libur sekolah sep- 
erti sekarang sering dimanfaatkan 
sebagian besar masyarakat, khusus- 
nya anak-anak sekolah, untuk ber- 
ekreasi ke tempat wisata untuk 
melepas penat sekaligus berkon- 
templasi. Banyak tempat wisata 
yang dapat dipilih bisa bersifat 
kebudayaan (culture), nilai sejarah ( 
history), maupun kependidikan 
(education) serta agrowisata den- 
gan berbagai corak budaya dan 
keindahan yang ditawarkan. 

Destinasi wisata yangmenawar- 
kan kesenangan dan kesegaran yang 
menjanjikan khususnya wisata ber- 
basis pertanian (agrowisata) dipasti- 
kan akan membawa perubahan 
besar minat wisatawan dengan 
mengedepankan aspek kesehatan, 
kebersihan, keamanan, dan keter- 
jangkauan (aksesibilitas) dalam ber- 
wisata sehingga perlu diantisipasi 
oleh pengambil kebijakan sekaligus 
menjadi peluang bagi pengembang 
ekonomi kreatif. 

Kementerian Pariwisata menar- 
getkan Indonesia dapat memiliki 
2.000 agrowisata dan terus mendo- 
rong potensi desa yang dapat dijadi- 
kan sebagai agrowisata. Data 
Kementerian Desa dan PDT (2022) 
menyebutkan sebanyak 1.902 desa 
berpotensi sebagai agrowisata den- 
gan sumber daya yang dimilikinya, 
salah satunya di bidang pertanian 
atau agrowisata. Keberadaan 
agrowisata saat ini memiliki daya 
pikat yang luar biasa. Aktivitas 
masyarakat yang dikembangkan 
untuk wisata, seperti belajar bertani, 
beternak, dan berbagai aktivitas 
ekonomi yang mendukung tum- 
buhnya agrowisata berbasis perta- 
nian. Konsep agrowisata yang 
menawarkan pembelajaran perta- 
nian, jikadikembangkan secara luas 
di berbagai daerah, akan bisa men- 
arik anak-anak muda untuk kembali 
mencintai pertanian. 

Inovasi pengembangan wisata 
edukasi dilakukan dengan mengap- 
likasi sejumlah teknologi untuk 
dapat menarik wisatawan berkun- 
jung. Untuk itu diharapkan dengan 
hadirnya Agro Edupark, diharap- 
kanpetani binaan bisamendapatkan 
keuntungan yang lebih banyak, 
dengan adanya berbagai inovasi 
yaitu bisa langsung menjual dengan 
metode petik buah langsung, atau 
melalui paket edukasi pertanian 
untuk wisatawan. 

Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
menjelaskan bahwa wisata adalah 
kegiatan perjalanan yang dilakukan 


am 


Lan an 


oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mem- 
pelajari keunikan daya tarik wisata 
yang dikunjungi dalam jangka waktu 
sementara. Konsep wisata tersebut 
bisa pula diaplikasikan untuk desa 
dan menjadi agrowisata. Daya tarik 
objek wisata di pedesaan sengaja 
dibuat dan dikembangkan oleh stake- 
holder supaya para wisatawan ber- 
bondong-bondong datang. 

Potensi wisatawan domestik 
yang jumlahnya jutaan akan meng- 
gerakkan tempat-tempat wisata di 
daerah. Prinsip utama yang dikem- 
bangkan sebagai fondasi wisata 
oleh desa adalah bagaimana nilai- 
nilai luhur baik tradisi maupun 
kebudayaansertaaktivitasmasyara- 


kat sehari-hari yang melekat dan 
sudah menjadi karakter harus tetap 
terlindungi, walaupun tujuan akh- 
irnya tentu adalah kesejahteraan 
bagi masyarakat desa. 

Dalam menjalankan agrowisa- 
ta, persiapan sumber daya manusia 
adalah hal yang sangat vital. 
Penampilan fisik desa juga sangat- 
lah penting, bagaimana suatu 
kawasan tersebut tertata rapi sesuai 
dengan alam dan budaya sekitar 
sehingga menjadi salah satu daya 
tarik dari suatu objek wisata. 

Agrowisata diarahkan menjadi 
usaha bisnis dengan menekankan 
kepada penjualan jasa kepada kon- 
sumen berupa wisata alam yang 
memiliki etika perencanaan dan 
filosofis sehingga mencerminkan 
kelangkaan, alamiah, unik dan mel- 
ibatkan masyarakat setempat. Dari 
perspektif wisatawan, agrowisata 
harus mampu menyuguhkan serta 
mampu memperluas pengetahuan, 
pengalaman, rekreasi dan hubun- 
gan usaha di bidang pertanian peles- 
tarian lingkungan dan tentunya spot 
untuk berselfi ria dengan peman- 
dangan desa yang menawan. 

Pengembangan agrowisata 
tepat untuk menggerakkan ekono- 
mi pedesaan Banyak hal yang 
semula dianggap tidak berarti 
ternyata dapat menambah penghas- 
ilan penduduk desa seperti aktivitas 
menanam sayuran, memetik daun 
teh, memerah susu kambing, men- 
garungi jeram sungai. Aktivitas 
yang bisa idijuali kepada penduduk 
kota dan turis asing. Sumber mata 
air yang diubah menjadi kolam 
pemandian yang ditata apik dapat 
menambah kas desa berlipat-lipat. 
Menyewakan sepeda untuk wisata, 
penjualan jajanan khas desa atau 
souvenir khas desa juga berpotensi 
mendatangkan pundi-pundi 
pendapatan bagi masyarakat desa. 
Perlu Dikemas 

Agrowisata di Indonesia perlu 
dikemas dengan story telling yang 
bagus sehingga selaras dengan hal 
yang menyejahterakan alam dan 
menjadi atraksi yang menarik. 
Pengembangan agrowisata dalam 
bentuk produk dapat diwujudkan 
dengan pariwisata budaya (cultural 
tourism), ekowisata (ecotourism), 
pariwisata bahari (marine tourism), 
pariwisata petualangan (adventure 
tourism), pariwisata agro (agro 
tourism), gastronomy ( culinary 
tourism), dan pariwisata spiritual 
(spiritual tourism). 

Potensi pengembangan agrow- 
isata sebagai kemasan yang bakal 


diminati wisatawan khususnya 
mereka yang menyukai wisata 
tematik bernuansa alami. Fasilitas 
lingkungan yang sesuai dengan tun- 
tutan wisatawan dalam menikmati, 
mengenal dan menghayati 
kekhasan desa dengan segala daya 
tariknya. Identifikasi potensi desa 
melalui musyawarah bersama selu- 
ruh komponen desa dapat mene- 
mukenali segala aspek yang dapat 
dikembangkan dan menjadi unggu- 
lan. Bisa keindahan alam, hasil 
bumi, kekayaan flora fauna/hayati, 
sosio kultural, masyarakat, tradisi 
atau hal-hal yang bersifat khas/unik 
yang tak dimiliki daerah lain. 

Di lain sisi permasalahan main- 
stream dari suatu desa yang memi- 
liki potensi wisata seperti infra- 
struktur jalan, jembatan, listrik, 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


ya ke Agrowisata 


pipanisasi air, jaringan, sertaperma- 
salahan yang bersifat nonfisik, tapi 
bersifat sosial seperti keamanannya 
dan permasalahan sosial ini memer- 
lukan pendekatan multidimensi 
yang juga tepat, 

Membangun negara dimulai 
dari membangun desa, sebuah para- 
digma baru pembangunan yangrel- 
evan saat ini. Desa menjadi fokus 
utama dalam pembangunan karena 
sebagian besar wilayah Indonesia 
berada di pedesaan. Bukan saja 
karena terdiri atas beragam tradisi 
dan kebudayaan, namun kekayaan 
alam yang terbentang antara desa 
satu dengan desa yang lain memiliki 
keunikan dan kekhasan tersendiri. 

Pengembangan pariwisata di 
agrowisata juga harus seiring 
pengembangan pondok wisata 
(homestay), karena menjadi salah 
satu aspek penunjang. Pasalnya, 
pondok wisata memiliki peran pent- 
ing dalam memberikan pengala- 
man otentik kepada wisatawan. 

Banyak kawasan seperti Kebun- 
Kebun milik Pemerintah dan Swasta 
yang berfungsi untuk menerapkan 
berbagai jenis teknologi di bidang 
pertanian tanaman pangan, hortikul- 
tura dan perkebunan, peternakan, 
perikanan, dan pengolahan hasil 
(pascapanen) yang telah dikaji untuk 
diterapkan dalam skala ekonomi, 
serta tempat pelatihan dan pusat 
transfer teknologi ke masyarakat 
luas. Di samping itu agroedupark 
juga bermanfaat untuk memberikan 
ruang aplikasi, percontohan teknolo- 
gi pertanian terpadu kepada para 
ilmuwansertamemberikanpelatihan 
dan alih teknologi pertanian terpadu 
kepada masyarakat pada bidang 
teknologi budi dayatanaman dan per- 
benihan teknologi pasca panen dan 
pengolahan hasil dan pemasaran. 

Bagi kawasan yang memiliki 
tanah subur dan komoditas pertani- 
an yang mumpuni, pengembangan 
agrowisata dapat mendatangkan 
manfaat ganda. Selain pendapatan 
dari objek wisata itu sendiri, petani 
atau peternak juga dapat menjual 
hasil tani dan ternak untuk pengun- 
jung dalam bentuk segar atau 
produk olahan dan meminimalkan 
biaya distribusi karena konsumen 
datang langsung ke lahan. 

Di samping itu, agrowisata juga 
bisa dikemas untuk melengkapi 
pengetahuan. Kegiatan pertanian 
yang disuguhkan pada wisatawan 
dapat membuat game edukasi anak- 
anak juga dewasa. Contohnya, per- 
mainan labirin, pemerahan sapi 
perah, menanam padi di sawah, 
memetik buah sendiri. Desa wisata 
diarahkan menjadi usaha bisnis 
dengan menekankan kepada pen- 
jualan jasa kepada konsumen beru- 
pa wisata alam yang memiliki etika 
perencanaan dan filosofis sehingga 
mencerminkan kelangkaan, alami- 
ah, unik dan melibatkan masyarakat 
setempat. Dari perspektif wisa- 
tawan, desa wisata harus mampu 
menyuguhkan serta mampu mem- 
perluas pengetahuan, pengalaman, 
rekreasi dan hubungan usaha di 
bidang pertanian pelestarian ling- 
kungan dan tentunya spot untuk 
berselfi ria dengan pemandangan 
pertanian yang menawan. 

Pembangunan pariwisata 
mampu memberikan efek peng- 
ganda (multiplier effect) yangrelatif 
tinggi dalam berbagai sektor, antara 
lain makin luasnya kesempatan 
usaha. Lapangan usaha yang dapat 
tumbuh guna menyediakan keper- 
luan wisatawan cukup luas antara 
lain hotel, restoran, biro perjalanan, 
pramuwisata, tempat rekreasi, pen- 
gusaha angkutan, cindera mata, 
pusat perbelanjaan, dan pembentu- 
kan kelompok kesenian. Dengan 
demikian, pariwisata juga memper- 
luas lapangan kerja dan meningkat- 
kan pendapatan masyarakat. (37) 


-Opik Mahendra SP MSc, 
Kepala Balai Pelatihan Pertanian 
Distanbun Provinsi Jateng. 


Kirimkan artikel 
wacana nasional ke: 
wacana.nasional@gmail.com. 
Panjang maksimal 7.000 ka- 
rakter dengan spasi, sertakan 
pasfoto pose santai. (Red) 


Wakil Pemimpin Redaksi: Edi Indarto, Rukardi. Redaktur Senior: Gunawan Permadi, Ananto Pradono. Redaktur Pelaksana: Saroni Asikin, Hasan Fikri, Imam Nuryanto. Koordinator Liputan: Nugroho DS, Petrus Heru 
Subono. Sekretaris Redaksi: Setiawan Hendra Kelana. Staf Redaksi: Darjo Soyat, Budi Surono, Dwi Ani Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Bina Septriono, Sri Syamsiyah LS, Arwan Pursidi, Agus Fathudin Yusuf, Tavif 
Rudiyanto, M Jokomono, Purwoko Adi Seno, Mohammad Saronji, Maratun Nashihah, Sarbiyanto, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Noviar Yudho P, 
Saptono Joko S, Roosalina, Fahmi Z Mardizansyah, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhitia Armitrianto, Fani Ayudea, M Nurhafid, Valentina Esti, Dicky Priyanto. Pusat Data, 


Analisa dan Produksi: Dadang Aribowo (Kepala). Personalia: Endang Ristriyani. Redaktur Artistik: Iwan Joko Prasetyo, Christian, Djoko Susilo, Farid Surya Madjid, Zaenal Abidin. Reporter Biro Semarang: Rony Yuwono 
(Kepala), Irawan Aryanto, Surya Yuli, Moh Kundori, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, Modesta Fiska Diana, Hasan Hamid, Hanung Sukengdro, Krisnaji Satriawan, Fista Novianti, Eko Edi Nuryanto, Eko 
Fataip, Aristya Kusuma Verdana, Erry Budi Prasetyo, Muhammad Khabib Zamzami, Muhammad Arif Prayoga, Pamungkas Suci Ashadi, Siswo Ariwibowo. Biro Jakarta: Budi Nugraha (Kepala), Budi Yuwono, RM Yunus Bina 


Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako, Arif Muhammad Igbal, Nurokhman, Prajtna Lydiasari, Yohanes Satrio Wicaksono. Biro Surakarta: Evi Kusnindya (Kepala), 
Sri Hartanto, Anindito Adi Nugroho, Merawati Sunantri, Setyo Wiyono, Djoko Murdowo, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Agustinus Ariawan Vembrie S, Ari Welianto, Yoma Times Suryadi. 
Biro Banyumas: Agus Wahyudi (Kepala), Sigit Oediarto, RP Arief Nugroho, Budi Setyawan, Castro Suwito, Dian Aprilianingrum, Gayhul Dhika Wicaksono, Nugroho Pandhu Sukmono, Ryan Rachman, Susanto, Teguh Hidayat 
Akbar. Biro Pantura: Nur Khoerudin (Kepala), Trias Purwadi, Arif Suryoto, Riyono Toepra, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessnasari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Muhammad Ali Basarah, Agus Setiawan, Dwi 


Putra Guntur Destowo, Joko Widodo, Kuswandi, Siti Masudah Isnawati, Trisno Suhito. Biro Muria: Saiful Annas (Kepala), Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Mulyanto Ari Wibowo, Moch Noor Efendi, Beni Dewa, Ilyas Mustofa, 
Septina Nafiyanti. Biro Kedu/DIY: Asef Farid Amani (Kepala), Agung PW , Edy Purnomo, Supriyanto, Arif Widodo. DI Yogyakarta: Agung Priyo, Amelia Hapsari, Dananjaya Kusumo. Bandung: Dwi Setiadi. Kepala Kantor 


Direktur HRD dan Training Center : 


SaraAriana Fiestri 


Wilayah: Doni Setyo Nugroho (Semarang), Sri Hartanto (Surakarta), Ariyanto (Muria). Alamat Redaksi/Biro Kota: Jl Merak No 11A Kota Lama Semarang 50249. Faks: (024)6580605. Alamat Sirkulasi: Jl Kawi No 20 Semarang. 


Telepon: 082223583388. Direktur Operasional: Heru Djatmiko, Wakil Direktur Operasional: Yoyok Gumulya. Direktur Keuangan & Pembukuan: Sumardi Suherman. Direktur Bisnis: Bambang Pulunggono, Wakil Direktur 


Bisnis: Agustina Purbandini, Irianto Joko Moelyono. Senior Manager HRD: Hudawi. Senior Manager Sales Product: M Eko Fitrianto. Senior Manager General Affair: Bambang Supriyanto. Manajer Produksi: Koko Andika. 
Alamat Iklan/Tata Usaha: Jl Kawi 20 Semarang 50252. Faks: (024) 86400570, 86400565. m HOT LINE 24 JAM (024) 8454333 m REDAKSI: (024) 6580900 Faks (024) 6580605 = EMAIL REDAKSI: red sumer@yahoo.com. 
Dicetak oleh PT Aridas Karya Satria, isi di luar tanggung jawab percetakan. 


IKLAN KECIK 


p Hotline Service : 024 - 76441345 


KANTOR PUSAT 

MENARA SUARA MERDEKA 
Jl. Pandanaran 30 Semarang 
Telp. (024) 8412600 


REDAKSI, IKLAN & TATA USAHA 
Jl. Kawi No. 20 Semarang 
Telp. (024) 76441345 


SIRKULASI & LANGGANAN KORAN 


Jl. Kawi No. 20 Semarang 
Telp. 081904555222 


“ SUMUR/WC * 


ZEBRA KRS WC,JL.Cakrawala Timur 
No.18.Hub:76016514089687597596. 


428590-02 


BUSANA 


“ TAILOR * 


ALEXS TAILOR & Branded Textile 
RukoJl.Kartini 62 Smg(Spg Psr.Bu 
rung)081339000901.FB/1G/Twitter 


65298599/428588-03 


KEHILANGAN 


HLNG BPKB Toyota Th 2016 

G 1508 EG,Warna Silver Milk 

an.IMRON.JI.Sunan Kalijaga no.11 

Rt.6/1 Kaligangsa Wetan Brebes 
4TG04G24/428681-04 

HLG STNK KT-3795-ZFAn:Subur 

Anugerah,Perum Balikpapan 

Regency CD5 no.68 Rt.042/Rw.00 

Sepinggan Baru,Kota Balikpapan 


428654-04 


HILANG BPKB H-1499-CS AN: 
Lilik Munawan,JI.Bledak Anggur 
V/21 RT.6/4 Tlogosari Kulon Smg 


427883-03 


BPKB H-1427 AN:Coomaswamy 
Sivandran,JI.Marina Blok C No.21 
Puri Anjasmoro Semarang 

428589-03 


Hilang STNK H.3160.ATG,AN:Sri 
Retno Setiyaningrum,SE,JI.Genuk 
Perbalan 111/774B RT/W:2/5 Smg 

428655-03 
SHM: 01340 Ls130m2 an.Nuryanto 
Sidorejo Kidul/Dk Klumpit RT.2/1 


14051277/428596-02 
HILANG BPKB H.1039.UK,AN: 
Bambang Prasojo.Tingkir Salatiga 

14051277/428597-02 
BPKB H-1461-VP AN:PT.Prima 
Armada Raya,JI.Pemuda 72 Smg 


427904-02 


BPKB H-2087-VS AN-Yogi Dwi 
Prasetia,JI.Cumi-Cumi 704 Smg 


427902-02 


BPKB H.8974.CR AN:E.Samuel 
JI.Kr.Anyar Gunung RT.1/2 Smg 


427903-02 


) PERWAKILAN & IKLAN JAKARTA 


Pertokoan Selmis Blok IV No. 52 


Jl. KH. Abdullah Syafei, Lapangan Roos Raya 
Tebet, Jakarta Selatan, Telp. (021) 8298963 / 64 


> KANTOR BISNIS & IKLAN SEMARANG METRO 


SEMARANG: Jl. Kawi No. 20 
Telp. 0895617008900, 081904555222 


SALATIGA: Jl. Veteran No. 31 Telp. (0298) 313300 


BPKB H1978NG an:Ade AyuSurya 
Ariesta, Graha Estetika H-1A Smg 


427884-02 


BPKB H.1478GG AN:Putra Fisabil 
M,Jl.Murbei IIA RT.5/2 Banyumnik 


427901-02 


HILANG BPKB K-2358-ABB 
AN:WASITO.Gebog Kudus 
428644-02 
BPKB H-6192-NB an.Erryanni Salant 
Jl. Kresno Ngemplak RT4/2 Sitg 
71896132/428683-02 
STNK Honda Beat Warna Blue 
Nopol H 2631 BK an. Tri Sunarsih 
11896132/428684-02 
STNK H 5916 AMC AN Dyah K.A 
d/a Dsn Semagu RT3/4 Kab.Smg 


71896132/428685-02 


BPKB H-1173-B0 AN:Sukini,JI. 
Kumudasmoro Tgh 111/43 Smg Tgh 


427896-02 


BPKB H.8718-DS AN:PT.Bintraco 
Dharma,JI.Gajah Mada 62 Smg 


427897-02 


BPKB H8674-WY AN:Teguh Priyo 
Gutomo,JI.Wologito Utr 1/5 Smg 


427898-02 


BPKB H.9035.JR an:Pradita Inova 
AJI. Pemuda No.148 Smg-Tengah 


427905-02 


HILANG STNK H-6879-ATG an. 
Juwirman, Alamat: Tembalang Smg 
428656-02 


LOWONGAN 


DIBTHKAN Krywn/Ti,Bag.Opersnl 
PT.Bali Mara Wisata,Min.SMU,bs 
Kompter,SIM C,bs mengetik surat 
Mnyrtjl.Sendangsari Utr V/42 Smg 


428591-04 


MOBIL DIJUAL 


NN MITSUBISHI 


READY X-PANDER Dp.25Jtan 
1.300 PU,Dp.7jtan.081325412268 


428081-02 


PENGOBATAN 


EJAKULASIDINI LOYO,LEMAH 
SYAHWAT,KERAS KENCANG, 
TAHAN LAMA, Hp:081 2292 0168 


428630-03 


b KANTOR BISNIS & IKLAN SOLO METRO 
SURAKARTA: Jl. Dr. Moewardi No. 34 Purwosari, Telp. (0271) 729955 


BOYOLALI: Sidomulyo Pulisen, Telp. (0276) 321307 / 081329004668 
SRAGEN: Jl. Agus Salim 01 Beloran No HP. 081325032960 
WONOGIRI: Jl. Sadewa 3 No. 1 Wonokarto No. HP 082220287471 
KLATEN: JI. Mayor Kusmanto, Klaten. HP. 081325701842 


b KANTOR BISNIS & IKLAN SUARA BANYUMAS 


PURWOKERTO: Jl. Ragasemangsang Gang Hoopan No. 7, Telp. (0281) 635467 
CILACAP: Jl. Kini Balu No. 85, Telp. 0822 4190 2961 


Email : sumer.—iklan@yahoo.com, sumer.kecik@yahoo.com, Website : www.suaramerdeka.com, epaper.suaramerdeka.com 


> KANTOR BISNIS & IKLAN SUARA PANTURA 
TEGAL: Jl. Cendrawasih No. 9, Telp. (0283) 353494 
PEKALONGAN: Jl. Kurinci No. 42, Telp. (0285) 424123 


Info & Pasang 


IKLAN KECIK 


Hubungi kami via WHATSAPP 


081332147062 


KAMIS, 4 JULI 2024 


) KANTOR BISNIS & IKLAN SUARA MURIA 
KUDUS : Jl. Bhakti No. 41, Telp. (0291) 441091 
JEPARA: Jl. Jend. A. Yani No. 11A, Telp. (0291) 595059 


BLORA: Jl. Maluku No. 26, Telp. (0296) 5301946 


> KANTOR BISNIS & IKLAN SUARA KEDU 
MAGELANG: Jl. Kapten Piere Tendean No. 9, Telp. (0293) 363637 


PURWOREJO: 
YOGYAKARTA 
WONOSOBO: 


PURBALINGGA: Jl. Letnan Achmad Nur No. 12 Kauman, Purbalingga Lor, Telp. (0281) 891404 


HILANG BPKB R-1651-FD 
AN:Warokhim,Desa Kalimendong 
Kulon RT.1/8 Danaraja 


428649-03 


CILACAP 


Hlg :BPKB SPM R-6113-AB An. 
Panut Santoso Kel.Mertasingga 
Rt.14/03 Kec.Cilacap Utara Clp. 


55399022/428645-03 


KEHILANGAN 


Hilang STNK AA.2630Y,an:Rohm 
an Amin,Maliyan 3/1 Sidorejo Tmg 
20475721/428642-02 


Hilang STNK AA3028HN.an:Roh 
man Amin,Maliyan3/1 Sidorejo tmg 


20475721/428643-02 


Hilang BPKB R-3861-YN,AN:Nur 

yaningsih,JI.Urip Sumaharjo RTAW 

1/1 Mertasingga Cilacap Utara Clp 
55399022/428646-03 

Hlg: BPKB R-1343-EB An.Amrur 

Rifa Al Fai JI.Jeruk Manis Rt.01/1 

Kedawung Kec.kroya Kab.Cilacap 


55399022/428647-03 


Saya choky mengucapkn selamat 
ulang tahun kepada Dilla semoga 
tahun depan kita bisa menikah 


428682-03 


HILANG BPKB R-5570-RP 
AN:SARYONO,JI. Ternate Rt.02/5 
Tritih Lor Jeruk Legi Cilacap 


55399022/428648-03 


PURBALINGGA 


HILANG BPKB R-5471-CC 

AN-Arena Nurgaya,SE.AK,JI. 

Arjuna 11/4 RT.7/1,Wirasana,Pbg 
72774895/428593-03 

HILANG BPKB R-1553-RC,AN: 

Arena Nurgaya,SE.AK,JI.Arjuna II 

No.4 RTAA,Kec/Kab.Purbalingga 


72714895/428594-03 


PURWOKERTO 


HILANG BPKB R-8925-HS,AN: 
Susetyowati,Desa Pasir lor RT.4/3 
Kec.Karanglewas Banyumas 


428641-03 


HILANG BPKB R-8976-TH 
AN:YAHYO, Desa Arcawinangun 
Rt.05/12 Pwt Timur Banyumas 


45953837/428598-03 


YOGYAKARTA 


HILANG STNK AB-376-MJ,AN: 
KHOIRUDIN,Griya Wirokerten 
Pratama Kav.C1 RT.2/RW0, 
Wirokerten Banguntapan, Bantul 


72774895/428595-04 


MURIA 


Hlg STNK K4432BCC An. Ahmad 
FahrurRozi Sinanggul 12/2Mlonggo 
21084459/428671-02 
BPKB K77600C An. PT Sumber 
barokahPutraBrntkskrjti4/1 Welahan 
42475725/428609-02 
Hig BPKB K4821C0 An. Setyo 
ningsih Singorojo 1/3 Mayong 
42475725/428610-02 
STNK K3448AJC An.Rokhayati 
Telukwetan 13/2 Welahan Jepara 
42475725/428611-02 
Hlg STNK K5668EC An. Didik 
Purwanto Krasak 3/5 Pcg Jepara 
42475725/428612-02 
Hig STNK K5474ATC An.Yusmiati 
Pekalongan 4/1 Batealit Jepara 
42475725/428613-02 
HILANG STNK K-4427-MO,AN: 
Ida Riyanti,Ds.Mulyoharjo 4/3 Jpr 
14691130/428599-02 
HILANG STNK K.4822.BC,AN: 
Munjiyati,Ds.Welahan 5/1 Jpr 
14691130/428600-02 
BPKB H3687JA An.Alam Sumarno 
Krg.kebon SIt 359 B Sr.rjo Smg 


14691130/428601-02 


HILANG BPKB K8983.YC,AN.Nah 
rowi,Ds.Guyangan 1/4 Bangsri Jpr 


14691130/428602-02 


Tentara Pelajar No. 111, Telp. (0275) 322880 
. Namburan Lor No. 15, Telp. (0274) 376455 
. Veteran No. 30 Telp. (0286) 321326 


KEHILANGAN KEHILANGAN 


STNK K4405AZC An. Haris 
Wijayanto Lebuawu 16/3 Pcg Jpr 


21084459/428663-02 


Hlg BPKB K.9344.KL,AN:Suparjo 

Sumanding 7/2 Kembang Jepara 
14691130/428603-02 

HILANG BPKB K.9111.JC,AN: 

Badiah,Ds.Rau 1/3 Kedung Jpr 
14691130/428604-02 

Hig BPKB K9574BC An. Pemkab 

Jepara Jl.Kartini No 01 Jepara 
14691130/428605-02 

HILANG BPKB K.2601.XC,AN:Sri 

Indayati,Ds.Menganti 12/3 Kedung 
14691130/428606-02 

HILANG BPKB K.6521.ML,AN: 

Sugianto.Ujungwatu 6/1 Donorojo 
14691130/428607-02 

BPKB K9277YC An. Alain Claire 

Maurice M Kecapi 23/4 Tahunan 
14691130/428608-02 

Hlg STNK K.1657.KQ,An.Nurkolis 

Desa Bondo 2/9 Bangsri Jepara 
42475725/428614-02 

Hig STNK K2668BEC An. Yuda 

Mardianto Robayan 1/1 Klnymtn 
42475725/428615-02 

Hig STNK 5803C4 An. Hendri 

Cahyono Sekuro 30/7 Mlonggo 
42475725/428616-02 

STNK K3428BOC An. Moh. Faris 

Sulthon Margoyoso 6/1 Klnymtn 
42475725/428617-02 

Hilang STNK K3173AYC An. Siti 

Musayadah Sowanlor 4/1 Kedung Jpr 
42475725/428618-02 

Hlg Sertifikat Tnh HM371 293m2 

An. Ifrochan Bakalan 14/2 Klnymtn 
53560008/428640-02 

Hig STNK K61391Q An.Evi Dwi 

Prastika Bondo 1/6 Bangsri 


39999125/428658-02 


Hlg STNK K5746GQ An. Maria 
Ulfa Pringtulis 3/4 Nalmsari 


39999125/428659-02 
Hlg BPKB K1277RV An. Hadi 
Riswanto JambuTmr 10/2 Mlonggo 
39999125/428660-02 
Hlg BPKB K1978PV An. Warsiyah 
Troso 7/7 Pecangaan Jpr 


21084459/428661-02 


STNK K6478V An. Pingki 
Puspitasari Damarjati 3/5 Klnymtn 


21084459/428662-02 


Hlg STNK K6434BNC An. 
Mu afiyah Gemiringlor 1/4 Nlmsr 
21084459/428664-02 


Hlg STNK K4743BAC An. 
Wahono Sengonbugel 5/3 Mayong 


21084459/428665-02 


Hlg STNK K5752AJC An. 

Syarifatul Aliyah Krasak 2/1 Pcg 
21084459/428666-02 

Hlg BPKB K6708YV An. Nurul 

Amalia Sabrina Bangsri 1/9 Jepara 

21084459/428667-02 


Hlg BPKB K3623S9 An. Nurul 
Amalia Sabrina Bangsri 1/9 Jepara 
21084459/428668-02 


Hlg BPKB K1688LV An. CV. 
Wisma Jati Kauman 02/02 Jpr 


21084459/428669-02 


KEHILANGAN 
HILANG BPKB G-9571-DA,AN:DI 
NAS KOMINFO,JI.Majapahit 5 Pkl 


4PL02G24/428619-02 


HILANG STNK G-3056-0H,AN: 
Asrianto,Kandang Panjang 2/3 Pkl 
4PL02G24/428620-02 
HILANG STNK G-5942-BS,AN:IN 
DANAH,Kel.Kuripan Kertoharjo Pkl 


4PL02G24/428621-02 


KEHILANGAN 


HILANG BPKB B-1033-DKY,AN: 
PT.Selatan Masa Depan,Jl.Arteri 
Prmta Hijau Kbyran Lama Jaksel 


73008053/428622-03 


Hlg STNK K2521C An. Nur Mufid 
Sinanggul 11/2 Mlonggo 


21084459/428670-02 
Hlg STNK K5769APC An. Agus 
Setyawan Bandengan 16/5 Jepara 


39999125/428657-02 


KEHILANGAN 


HILANG STNK G-6748-XA,AN: 
DINAS PELAYANAN TERPADU & 
PENANAMAN MODAL,KOTA Pkl 
4PL03G24/428653-03 
HLG STNK SPM HONDA G-5758-KA An 
SANTYA DEVI PERMATA SARI, PKL 
4PL03G24/428650-02 
HLG BPKB KBM TOYOTA G-8948-VA 
SUBANDI. GTA Tanjung Tirto PKLG 
4PL04G24/428676-02 
HLG STNK SPM HONDA G-2852-AS An 
LAELA NUR HIDAYATI, TegalrejoPKL 
4PL04G24/428677-02 
HLGSTNK SPM HONDA G-2207-GH An 
ZAENAL MUTTAAIN, Tegalrejo PKL 
4PL04G24/428678-02 
HLG STNK SPM HONDA G-6631-XA An 
PEMKOT KOTA PEKALONGAN, Kota Pkl 
4PL04G24/428679-02 
HLG STNK SPM HONDA G-2215-HH An 
MARISA KHAGOUINNISA, Pekalongan 


4PL04G24/428680-02 


Hilang STNK AD 4363 OH an.Tri 

Errma S,Jagalan RT.03/09,Ska 
63230408/428672-02 

Hilang STNK AD 4617 FH an. 

Darmanto,Mijen RT.01/07,Ska 
63230408/428673-02 

Hilang STNK AD 8776 YH 

an.Dwi Handayani,Ska 


63230408/428674-02 
Hilang STNK AD 4564 WU an. 
Jarwanto,Semanggi RT.09/04,Ska 
63230408/428675-02 
Hig BPKB AD8697FP an.Uswatun 
Khasanah, Sidewi RT.02/09,Kra 
13008053/428623-02 
BPKB AD.8837.Bz,an.Pujiono,Sila 
mat RT.2/8,Jetis,Jtn,Karanganyar 
73008053/428624-02 
HILANG STNK AD.6138.GA,AN: 
Andhika RWfFir Indh RT-2/7,Ska 
13008053/428625-02 
HILANG STNK AD.4162.US,AN: 
Ancha PA, Jyntkn RT.02/01,Ska 
73008053/428626-02 
STNK AD.6544.CU,AN:Lem Hoo 
Tiong,Jl.Krakatau 16 RT-4/27,Ska 
13008053/428627-02 
HILANG STNK AD.5539.BA,AN: 
Thomas LH,ds.Turisari RT.2/8,Ska 
73008053/428628-02 
HILANG STNK AD.5649.0U,AN: 
Pramudati,Ds.Sidorejo RT.1/2,Ska 


73008053/428629-02 


Terbukti.... 


(Sambungan hlm 1) 


dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim 


Pabrik... 


dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, 
DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. 


Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik terkait tindak asusi- 
la yang dilakukan Hasyim Asy'ari sendiri dilakukan pada 22 Mei 
2024 dan dilanjutkan pada 6 Juni 2024. Hasyim Asy'ari dilaporkan 
ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan 
Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK BH- 
PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 


Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). 


Kuasa hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Hasyim 
Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik ber- 
dasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik 


dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 


Menurut kuasa hukum korban, Hasyim Asy'ari sebagai teradu 
mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksu- 


alnya kepada korban. (dtc,ant-64) 


Sumber: DKPP Infoarafis: Pumo Utomo 


(Sambungan hlm 1) 


Pabrik tersebut akan memproduksi baterai untuk 
kendaraan listrik Hyundai, Kona Electric. 

“HLI adalah pabrik terbesar di Asia Tenggara 
yang memproduksi massal baterai untuk kendaraan 
listrik,” tuturnya. Erick memastikan komitmen BUMN 
untuk mendukung ekosistem kendaran listrik di 


Indonesia dari hulu ke hilir. Dirinya juga percaya 


listrik dunia. 


Indonesia akan menjadi pemain utama kendaraan 


“Kami di BUMN berkomitmen mendukung eko- 


sistem kendaraan listrik mulai dari pertambangan 


nikel, pembangunan smelter, pembuatan precursor, 
katoda, hingga menjadi baterai ion lithium. Bismillah 


Indonesia akan menjadi pemain utama kendaraan 


listrik dunia,” ucapnya. 

Sebagai informasi, fasilitas di Karawang mampu 
memenuhi produksi sel baterai hingga 10 GWh den- 
gan nilai investasi sebesar 1,2 hingga 1,5 miliar dol- 


Pertemuan.... 


(Sambungan hlm 1) 


Dalam empat kesempatan edisi-edisi sebel- 
umnya, Inggris memenangi adu penalti mela- 
wan Spanyol pada tahun 1996, Belanda men- 
galahkan Yugoslavia 6-1 tahun 2000. 

Kemudian, Portugal unggul adu penalti atas 
Inggris tahun 2004, dan Prancis mengalahkan 
Islandia 5-2 pada tahun 2016. 

Sebagaimana dilansir laman The Analyst , 
Jerman juga memiliki rekor luar biasa pada tahap 
ini. Ini akan menjadi pertandingan perempat 
final ke-19 mereka di Piala Dunia (14) dan Euro 
(5). Jumlah terbanyak dibandingkan negara 
Eropa manapun di dua turnamen besar tersebut. 


lar AS, atau setara Rp 19,5 triliun hingga Rp 24,4 


triliun (kurs Rp 16.300). 


Namun secara akumulasi, ekosistem kendaraan 
listrik dari hulu ke hilir yang dibangun kedua peru- 
sahaan mencapai 12 miliar dollar AS atau Rp 195,6 


triliun. 


“Hari ini menandakan babak baru, di mana kita 
menyaksikan proses peresmian pabrik baterai mobil 
yang terintegrasi, total investasi 9,8 miliar dollar AS, 
minus investasi Hyundai dari mobil. Kalau akumu- 
lasi 11 sampai 12 miliar dollar AS. Ini investasi ter- 
besar, satu ekosistem di Indonesia, khususnya bat- 
erai mobil sampai dengan mobilnya,” jelas Menteri 


Investasi Bahlil Lahadalia. 


Selain Bahlil dan Erick, turut hadir mendampingi 
Presiden, sejumlah menteri diantaranya Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala Staf Kepresidenan 


(KSP) Moeldoko. 


Sementara dari investor hadir Minister of Trade, 
Industry, and Energy the Republic of Korea Jeong 
In-kyo, Executive Chairman Hyundai Motor Group 
Euisun Chung, Executive President LG Energy Solution 
Kim Dong Myung serta Duta Besar Korsel untuk 
Indonesia Lee Sang-deok.(dtc,cnnind-64) 


Dalam 18 kesempatan sebelumnya di per- 
empat final, mereka 15 kali sukses melaju ke 
semifinal. Termasuk empat kesempatan di Euro 
tahun 1996, 2008, 2012, dan 2016. 

Pasukan Julian Nagelsmann menjuarai Grup 
A, setelah mengalahkan Skotlandia (5-1) dan 
Hungaria (2-0), lalu imbang kontra Swiss (1-1). 
Merekaharus mengatasi badai petir di Dortmund 
sebelum mengalahkan Denmark 2-0 pada babak 
16 besar. Spanyol berjalan lebih mulus. Tim 
asuhan Luis de la Fuente juga memuncaki grup 
mereka. Mengalahkan Kroasia (3-0), Italia (1-0), 
dan Albania (1-0). Kemudian bangkit dari ket- 
ertinggalan untuk mengalahkan Georgia dengan 
skor 4-1 pada babak 16 besar. 

Ini akan menjadi pertemuan dua tim pence- 
tak gol terbanyak Euro 2024. Spanyol telah 
mencetak sembilan gol. Adapun Jerman mence- 
tak 10 gol, yang merupakan jumlah gol terban- 


Kepala... 


(Sambungan hlm 1) 


Kerugian Negara 


“Itu yang kami duga sebagai salah 
satu aktor yang ikut ambil bagian dalam 
impor beras selama periode Januari 
sampai bulan Mei ini,” ungkap Hari. 
Pihaknya menghitung kerugian neg- 
ara yang timbul atas dugaan korupsi 
ini mencapai Rp 2 triliun. 


“Kerugian negara kalau hasil hitun- 


Hari. 


gan kita, itu kan ternyata angka dari 
perusahaan Vietnam itu kan ada selisih 
yadan itu nilainya cukup besar, ham- 
pir 82 dollar AS per metrik ton,” kata 


“Kalau kurs dengan Rp 15 ribu 


saja, dari pengadaan impor saja den- 
gan selisihnya bisa sekitar 180,4 juta 
dollar AS. Dengan jumlah impor beras 
yang kita lakukan 2,2 juta ton, ya seki- 
tar Rp 2 triliun,” pungkasnya. 
(dtc,cnnind-64) 


yak mereka dalam satu edisi kompetisi ini. 
Faktanya, tingkat konversi tembakan mere- 
ka sebesar 13,9 persen saat ini merupakan yang 


tertinggi dalam satu edisi sejak Euro 2008 (14,5 


persen). Meskipun mereka kemudian kalah dari 
Spanyol pada final tahun itu. 

Toni Kroos mengetahui bahwa setiap 
pertandingan kini bisa menjadi pertandingan 
terakhirnya sebelum pensiun. Dia telah menye- 
lesaikan 95 persen operannya di turnamen 
(411/431). Tingkat penyelesaian tertinggi yang 
pernah dilakukan seorang pemain dalam rekor 
300+ operan di Kejuaraan Eropa (sejak 1980). 

Masa depan Nationalelf harus berada di 


tangan yang baik, terutama dengan adanya Jamal 


ra. (J21-54) 


Musiala. Musiala telah mencetak gol dalam tiga 
dari empat pertandingan Jerman. Total tiga gol 
membuatnya memuncaki top scorers sementa- 


6 | kamis, 4 JULI 2024 SPIRIT OLAHRAGA SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


QUOTE OF THE DAY 


“KAMI masih bisa banyak 
berkembang, bisa jauh lebih baik lagi, teruta- 
ma pada laga-laga besar seperti ini.” 


Santa Clara, 3 Juli 2024 


(Bek Timnas Brasil Marguinhos mengo- 
mentari performa Selecao yang belum 
meyakinkan meski lolos perempat final 
Copa America 2024) 


Agenda 


Jadwal Perempat Final 
Copa America 2024 USA 


Argentina vs Ekuador 
(Jumat, 5/7, Pukul 08.00 WIB) 


Venezuela vs Kanada 
(Sabtu, 6/7, Pukul 08.00 WIB) 


Kolombia vs Panama 
(Minggu, 7/7, Pukul 05.00 WIB) 


Uruguay vs Brasil 
(Minggu, 7/7, Pukul 08.00 WIB) 


Euro 2024 Jerman 


Spanyol vs Jerman 
(Jumat, 5/7, Pukul 23.00 WIB) 


Portugal vs Prancis 
(Sabtu, 6/7, Pukul 02.00 WIB) 


Inggris vs Swiss 
(Sabtu, 6/7, Pukul 23.00 WIB) 


Belanda vs Turki 
(Minggu, 7/7, Pukul 02.00 WIB) 


Statistika 


Copa America 2024 USA 
Hasil Pertandingan, Selasa (2/7) 


Kosta Rika 2 (Calvo 3' Alcocer 7’) - Paraguay 1 (Sosa 


55) 


Brasil 1 (Raphinha 12') - Kolombia 1 (Munoz 452) 


Klasemen Akhir Penyisihan Grup 


SOLO - Timnas Indonesia U-16 meraih tempat ketiga 
ASEAN U-16 Boys Championships 2024. Dalam laga 
di Stadion Manahan, Solo, Rabu (3/7), Garuda Muda 
membungkam Vietnam dengan skor telak 5-0. 


Dalam laga perebutan tempat 
ketiga, sebagaimana dilansir laman 
PSSI, Putu Panji dan kawan-kawan 
langsung tancap gas alias mendomi- 
nasi serangan sejak menit pertama 
dan bermain efektif. Hasilnya lima 
gol Indonesia dicetak oleh dua gol 
Muhammad Zahaby Gholy pada 
menit ke-45 dan 78. Lalu, Dafa 
Zaidan (4544), dan brace Daniel 
Alfrido (75' dan 82”). 

Pelatih Indonesia, Nova Arianto 


kemenangan dan merebut tempat 
ketiga turnamen ini. Apalagi 
Vietnam bukan tim yang mudah 
dikalahkan. 

“Pastinya laga ini tidak mudah 
bagi kami, apalagi recovery tim 
hanya satu hari. Anak-anak mampu 
memberikan permainan terbaik dan 
bermain sesuai dengan skema yang 
kami inginkan,” kata Nova. 

“Terima kasih dan apresiasi 
untuk seluruh pemain atas keme- 
nangan ini. Setelah ini saya berpesan 


untuk seluruh pemain jangan 
berpuas diri karena masih ada event 
selanjutnya yakni kualifikasi Piala 
AFC U-17 2025 bulan Oktober men- 
datang dan tentunya karier mereka 
masih panjang, “ tambah Nova. 
Piala AFC 

Pada ajang Kualifikasi Piala 
AFC U-17 2025 mendatang, 
Indonesia satu grup dengan tuan 
rumah Kuwait, Australia dan 
Kepulauan Mariana Utara. 

“Tentu setelah ini kami akan per- 
siapan ke Kualifikasi Piala AFC U- 
17 2025 mendatang. Road map pro- 
gram pemusatan latihan menuju tur- 
namen tersebut sudah kami dan PSSI 
siapkan termasuk program uji coba 
internasional nantinya.” 

“Untuk pemain, tentu kami juga 


masih mencari pemain-pemain 
untuk tambahan skuad ini dengan 
kualitas yang kami inginkan,” jelas 
pelatih asal Semarang tersebut. 

Sementara itu, pemain 
Muhammad Zahaby Gholy yang 
menjadi pemain terbaik pada laga ini 
mengaku bangga atas torehan ini. 

“Alhamdulillah kami meraih 
kemenangan dan mendapat tempat 
ketiga turnamen ini. Bersyukur dapat 
mencetak dua gol dan mohon maaf 
kami belum bisa meraih juara pada 
ajang ini. Tentunya setelah ini kami 
akan fokus ke Kualifikasi Piala AFC 
U-17 2025 karena kami ingin lolos 
putaran final turnamen tersebut dan 
ingin masuk Piala Dunia U-17 
2025,” kata Muhammad Gholy. 
(J21-54) 


Grup A bersyukur timnya mampu meraih 
1. Argentina 3 3 0 0 5-0 9 
2. Kanada So a 12 4 
3. Cile S 0 21 0-1 2 
4. Peru S 0.12 0-3 1 

Grup B 
1. Venezuela 3 3 00 6-1 9 
2. Ekuador S o ll 4- 4 
3. Meksiko 3 T 11 11 4 
4. Jamaika 9g 0 0g -7 0 

Grup C 
1. Uruguay 3 S8 U 0 9-1 9 
2. Panama 3 2 OI 6-5 6 
3. Amerika Serikat 9 1 0 2 3-3 3 
4. Bolivia Gg 0 OS H9 0 

Grup D 
1. Kolombia 3s 2 1 0 6-2 7 
2. Brasil g 1 20 52 9 
3. Kosta Rika Sh ii 17 2-4 4 
4. Paraguay Gg 0 0g 3-8 0 

Top Scorers 
4 Lautaro Martinez (Argentina) 
(J21-54) Merih Demiral 


LEIPZIG - Perayaan gol bek Turki Merih 
Demiral rupanya dianggap kontroversial. Hal ini 
membuat UEFA akan melakukan investigasi yang 
berpotensi hukuman untuk Demiral. 

Mantan pemain Juventus dan Atalanta tersebut 
menjadi pahlawan kemenangan Turki dengan skor 2-1 
pada babak 16 besar Euro 2024, Rabu (3/7) dini hari 
WIB. Dia bikin dua gol di Leipzig Stadium yang mem- 
buat Austria harus pulang kampung. 

Rekor baru dicatat Demiral sebagai pencetak gol 
tercepat di fase gugur Piala Eropa, yakni 57 detik. Dia 
juga jadi bek kedua setela Lilian Thuram yang mem- 
buat dua gol di fase gugur ajang besar Piala 
Dunia/Piala Fropa. 

Wajar jika Demiral merayakan dengan penuh suka 
cita di akhir laga. Sebab, Turki sudah lama juga tidak 
melaju jauh ke perempat final Euro 2024 setelah ter- 
akhir di 2008. 

Sayap Kanan 

Sayangnya perayaan Demiral rupanya berujung 
masalah. Saat itu Demiral mengangkat kedua tangan- 
nya dan jarinya membentuk lambang kepala serigala, 


UEFA Invesugasi Selebrasi Kontroversial Pahlawan Turki 


yang mana ini merupakan masalah besar di Jerman. 

Sebab, gestur tersebut identik dengan kelompok 
sayap kanan terbesar di Jerman, Grey Wolves. Gestur 
tersebut memang sudah dilarang di Prancis, tapi tidak 
ada aturan pasti di Jerman. 

Gestur yang disebut Wolfsgruss biasanya digu- 
nakan oleh orang-orang Turki yang merasa kastanya 
paling atas di atas ras lainnya, seperti Kurdi, Kristiani, 
Armenia, dan lainnya. 

Gestur ini disebut sama dengan salam Nazi yang 
dipopulerkan Adolf Hitler dulu. Grey Wolves bahkan 
terang-terangan menyebut Hitler sebagai panutan 
mereka. Apalagi tanggal 2 Juli juga jadi peringatan 31 
tahun pembunuhan 35 orang yang dilakukan Grey 
Wolves di sebuah hotel daerah Sivas, Turki, tahun 
1993. 

“UEFA akan mengadakan investigasi terkait aksi 
bek Turki Merih Demiral yang dianggap melanggar 
pasal 35 ayat 4 Aturan Disiplin UEFA,” ujar perny- 
ataan resmi UEFA. 

“Informasi selanjutnya terkait kasus ini akan 
diberikan secepatnya,” lanjut UEFA. (dtc-54) 


Pemain Incaran Bima Sakti Direkrut Manchester City 


MANCESTER - Pemain keturunan Indonesia, Gabriel Han 
Willhoft-King direkrut Manchester City dan akan masuk ke dalam 
tim U-19. 

Dalam cuitan jurnalis Fabrizio Romano, pemain 18 tahun itu 
akan menandatangani kontrak hingga 2026 mendatang. Gabriel 
bakal segera berseragam The Citizens jika segala proses sudah 


dan Turki. Dalam dua laga ini Inggris U-17 meraih kemenangan. 
Dengan membela Man City, ada potensi Gabriel dipanggil ke 
Inggris U-19 atau U-21. Keputusannya membela City dan mening- 
galkan Tottenham bakal mengubah jalan kariernya. 
Terlepas dari itu, nama Gabriel dikenal cukup luas oleh publik 
Indonesia, karena memiliki darah Indonesia. 


Namun, darah Indonesia bukan satu-satunya. Gabriel juga dise- 
but-sebut memiliki darah keturunan Inggris, Tiongkok, India, 
Jerman, Taiwan, hingga Amerika Serikat. 

Karena belum pernah membela tim senior Inggris, masih terbuka 
kemungkinan Gabriel membela negara lainnya. Untuk saat ini, Gabriel 


rampung. 

“Manchester City sepakat merekrut gelandang berbakat kelahi- 
ran 2006 Han Willhoft-King untuk tim U-19,” tulis Fabrizio 
Romano di X. 

“Han Willhoft-King sudah hengkang dari Tottenham beberapa 
pekan lalu, dan dan segera bergabung dengan Manchester City 
dengan kontrak dua tahun. Tes medis akan segera dilakukan,” lan- 
jut Fabrizio. 

Sebelumnya, Gabriel Han Willhoft-King sempat jadi sorotan 
tahun lalu karena diproyeksikan membela Timnas Indonesia pada 
Piala Dunia U-17 2023. Ia diproyeksikan jadi salah satu pemain 
diaspora selain Welber Jardim untuk memperkuat Merah Putih. 

Sayangnya, Gabriel tidak punya paspor Indonesia seperti 
Welber Jardim. Hal itu membuat dirinya batal memakai seragam 
Garuda. 

Gabriel Han Willhoft-King memiliki garis keturunan dari sang 
ayah yang berasal dari Jakarta. Ia mulai menimba ilmu di akademi 
Tottenham Hotspur pada 2022 lalu dan sempat tampil 21 kali pada 
Premier League U-21 2021/2022 dan 2022/2023. 

Proses Naturalisasi 

Tahun lalu, pelatih Bima Sakti meminati Gabriel Han Willhoft- 
King untuk membela Indonesia di Piala Dunia U-17 2023. Gagal 
bergabung karena tak punya paspor Indonesia, setelahnya PSSI 
meminta Gabriel membela Indonesia U-20. Pemain kelahiran 
London, 24 Januari 2006 ini kemudian menolak karena harus 
melalui proses naturalisasi. 

Direkrut City, Gabriel punya talenta memikat. Setidaknya 
pemain 18 tahun ini dinilai punya potensi menjadi pemain berkua- 
litas. 

Gabriel sudah menggeluti sepak bola sejak usia dini. Ia tercatat 
masuk akademi Tottenham Hotspur saat masih enam tahun. Sejak 
2012 hingga 2024, ia tak pernah pindah klub. 

Pada 2021, Gabriel membela Inggris U-17. Dalam pemanggi- 
lan ini ia menjalani dua pertandingan, yakni melawan Skotlandia 


Gabriel Han Willhoft-King 


masih ingin membela Inggris, tanah kelahirannya. (cnn-54) 


SUARA MERDEKA SEMARANG | 7 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


aa 


Ona 
PESE a 


i gp "1 
Ww 
Aa NY, 


A m 


L 


SM/ Maulana M Fahmi 


HUT POMAD: Komandan Denpom IV/5 Semarang Letkol CPM Sudiyanto memberikan potongan tumpeng kepada anggotanya dalam acara 
tasyakuran HUT Ke-78 Pomad di Aula Denpom Semarang JI Pemuda, Selasa (2/7) malam. 


Pemda Diminta 
Optimalkan Program JKN 


SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) 
Semarang belum lama ini menerima apresiasi 
kontribusi terhadap program Jaminan Kesehatan 


Nasional (JKN). 


Sub Koordinator Jaminan Ke- 
sehatan dan Kemitraan Dinas Ke- 
sehatan Kota Semarang, Andreas 
Jatmiko mengatakan, Kota Se- 
marang bersama 30 daerah lain di 
Jateng mendapatkan apresiasi 
tersebut lantaran masuk kategori 
atas kepatuhan dalam pembayaran 
iuran Program JKN. 

"Ini merupakan bukti Pemkot 
Semarang secara serius mem- 
berikan pelayanan kesehatan 
khususnya pemberian jaminan 
kesehatan bagi warga Kota 
Semarang," kata Andreas. 

Dia menyebut, cakupan kese- 
hatan universal (UHC) Kota 
Semarang secara berturut-turut 
sejak 2023 telah menunjukkan 


capaian sebesar 100 persen. 

Di sisi lain pencapaian itu bisa 
terwujud juga karena sejumlah fak- 
tor peningkatan pelayanan kese- 
hatan di Kota Semarang. 

Seperti halnya, pelayanan JKN, 
pelayanan di faskes pertama 
maupun rawat tindak lanjut, dan 
pelayanan aduan JKN. 

Kolaborasi 

Lalu upaya peningkatan itu 
juga dilakukan dengan kolaborasi 
antara pemangku kepentingan 
Program JKN. Pihaknya meng- 
gandeng Disdukcapil Kota Se- 
marang, Dinas Sosial Kota Se- 
marang, Disnaker Kota Semarang, 
dan instansi yang lain. 

Ke depan, pengembangan 


pembiayaan JKN akan mengu- 
payakan untuk menggandeng 
beberapa perusahaan untuk pembi- 
ayaan. 

"Dengan kolaborasi ini maka 
capaian UHC Kota Semarang ini 
bisa dipercepat, terbukti pada 2023 
lalu sudah 100 persen, pada 2024 
ini tetap bertahan," katanya. 

Sementara itu, Deputi Direksi 
Wilayah VI BPJS Kesehatan, 
Mulyo Wibowo mengatakan, 
pemerintah daerah merupakan 
pemangku kepentingan strategis 
yang diharapkan mampu mem- 
perkuat komitmen optimalisasi 
penyelenggaraan Program JKN. 

Dukungan regulasi dan kebi- 
jakan untuk memastikan seluruh 
masyarakat Jateng terdaftar aktif 
dalam Program JKN. 

Tak hanya itu, pemerintah dae- 
rah juga diharapkan secara aktif 
mengimbau kepada seluruh peserta 
JKN untuk patuh membayar iuran 
tepat waktu. Termasuk dari badan 


usaha. 

"Karena itu kami akan me- 
ningkatkan mutu layanan, berusaha 
mensifikasi layanan menggunakan 
kartu identitas sudah cukup. 
Pelayanan cukup dengan KTP," 
katanya. 

Dia menjelaskan, per 1 Juni 
2024, jumlah peserta JKN di Jateng 
sebanyak 37.021.042 jiwa, dari 
total jumlah penduduk 38.125.191 
jiwa. Jumlah itu mencapai 97,10 
persen, dengan tingkat keaktifan 
sebesar 73,18 persen. 

Sebanyak 31 kabupaten/kota di 
Jateng mendapatkan apresiasi ke- 
cuali empat daerah seperti Kendal, 
Cilacap, Grobogan, dan Jepara 
yang belum mencapai 95 persen. 

Dengan angka tersebut, seba- 
nyak 35 kabupaten/kota di Jateng 
telah mencapai cakupan semesta 
jaminan kesehatan atau universal 
health coverage (UHC) dengan 
cakupan kepesertaan JKN di atas 
95 persen. (ftp-22) 


Tokoh Polisi Istimewa Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan 


SEMARANG - Paguyuban 
Keluarga Besar Brimob (PKBB) 
Pengda Jawa Tengah mengharap 
pemerintah segera menganuger- 
ahkan gelar pahlawan nasional 
kepada RM Bambang Soeprapto 
Dipokoesoemo. 

Hal tersebut diutarakan Ketua 
PKBB Daerah Jawa Tengah 
AKBP (P) H Wardi SH, saat 
melaksanakan ziarah HUT Ke-78 
Bhayangkara di Taman Makam 
Pahlawan (TMP) Giri Tunggal 
Semarang, Selasa (2/7). 

Wardi mengatakan, RM Bam- 
bang Soeprapto dengan pangkat 
terakhir Komisaris Polisi (Kom- 
pol) II adalah sosok yang berjasa 
dalam pejuangan memperta- 
hankan kemerdekaan. t 

Menurutnya, dalam pertempu- 
ran lima hari di Semarang, Kompol 
II RM Bambang Soeprapto yang 
jenazahnya dimakamkan di TMP 
Giri Tunggal, turut berjuang 
bersama tokoh lain melawan 
Jepang dan Belanda. 

Bahkan ia berjalan dari Sema- 


rang sampai Purwokerto dengan 
penuh semangat. 

"Kami PKBB setiap Hari 
Bhayangkara selalu berziarah ke 
TMP ini untuk mengenang jasa 
pahlawan yang gugur mendahului 
kita. Sebab adanya sekarang seper- 
ti ini, tidak lepas dari perjuangan 
beliau-beliau, terlebih khusus 
kepada Kompol II RM Bambang 
Soeprapto," kata dia. 

Wardi menyampaikan, Bam- 
bang Soeprato adalah tokoh Polisi 
Istimewa yang merupakan embrio 
dari Brigade Mobil (Brimob) saat 
ini.f 

"Beliau merupakan tokoh gen- 
erasi muda Brimob Jateng yang 
waktu itu masih bernama Polisi 
Istimewa dan berubah menjadi 
Mobile Brigade kemudian berna- 
ma Brimob sampai sekarang," 
terangnya. 

Karena itu, sebagai generasi 
penerus, Wardi bersama jajaran 
pengurus dan anggota PKBB 
Jateng, menyatakan tidak akan 
melupakan jasa besar Kompol II 


TA 


SM/Slamet Daryono 


TABUR BUNGA: Ketua PKBB Daerah Jawa Tengah AKBP (P) H Wardi 
SH (tiga dari kiri) bersama anggota menabur bunga di makam Kompol II 
RM RM Bambang Soeprapto Dipokoesoemo saat ziarah dalam rangka 
HUT Ke-78 Bhayangkara, di TMP Giri Tunggal Semarang, Selasa 
(217).(22) 


Bambang Soeprapto. 

"Kami generasi penerusnya 
yang sudah pensiun ini tidak melu- 
pakan jasa beliau. Sehingga kami 
sangat mengharapkan ketokohan 
beliau untuk dijadikan pahlawan 
nasional," katanya. 

Wardi menyampaikan, proses 
untuk menjadikannya pahlawan 
nasional sudah dilakukan. Pada 
2023, usulan sudah diajukan hing- 
ga ke Tim Peneliti dan Pengkaji 
Gelar Pusat (TP2GP) Kemensos 
RI. 

Namun hingga kini, kata dia, 
belum disetujui. Sebab, pada tahun 
lalu, dari Jawa Tengah sudah ada 
tokoh lain yang diajukan, yakni 
Ratu Kalinyamat. 

Diusulkan Dua Kali 

Kabid Pemberdayaan Sosial 
Dinsos Jateng, Endah Dwi S me- 
ngatakan, usulan gelar pahlawan 
nasional untuk Kompol II RM 
Bambang Soeprapto sudah disam- 
paikan dua kali. Pertama pada 
2023 kemudian diusulkan kembali 
pada 2024. 

"Proses untuk pemberian gelar 
pahlawan nasional itu tidak mudah 
dan bertahap. Ada beberapa kali 
sidang. Alhamdulillah beliau di 
TP2GP sudah memenuhi syarat. 
Sehingga tahun 2024 ini, kami 
usulkan kembali," katanya. 

Ia berharap, almarhum RM 
Bambang Soeprapto segera menja- 
di pahlawan nasional. Dan, dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
sudah berupaya untuk mengusul- 
kan ke Kementerian Sosial RI.4 

"Kami sama-sama berdoa 
semoga beliau segera dianugerahi 
gelar pahlawan nasional. Tentunya 
perjuangan beliau menjadi teladan 
bagi kita semua generasi muda 
dalam mengisi kemerdekaan,"u 
katanya. 


Sementara itu, Ketua Korwil 
Jateng Ikatan Keluarga Pahlawan 
Nasional Indonesia (IKPNI) 
Haryo Goeritno, menyampaikan 
kesiapannya untuk mendorong 
agar gelar pahlawan dianuger- 
ahkan kepada RM Bambang 
Soeprapto. 

"Kami sangat mendukung 
sekali. Kami berharap Bapak 
Bambang Soeprapto bisa menjadi 
pahlawan nasional. Karena kita 
lihat secara nyata, beliau betul- 
betul berkorban untuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia,"u 
kata dia. 

Dengan dianugerahkan gelar 
pahlawan nasional nanti, menurut- 
nya, ada nilai-nilai perjuangan dari 
almarhum yang dapat memberi 
semangat bagi masyarakat. 

"Jadi tidak hanya Brimob saja, 
tapi masyarakat secara umum 
dapat mencontoh, meneladani 
beliau sebagai pahlawan nasional. 
Dan tentunya kalau sudah menjadi 
pahlawan nasional, maka keluar- 
ganya langsung masuk IKPNI,"u 
katanya. 

Ta mengatakan, putra-putri dari 
pahlawan nasional juga berkewa- 
jiban untuk memperkenalkan ke 
masyarakat tentang nilai-nilai 
kepahlawanan. Ia memandang, 
pada era sekarang, nilai-nilai 
kepahlawanan dan edukasi tentang 
kepahlawanan sudah mulai luntur 
dari anak-anak. 

Maka Haryo meminta, sebagai 
putra-putri pahlawan untuk turut 
menyebarkan nilai-nilai yang 
dilakukan eyang maupun ba- 
paknya, kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, ia berharap 
pada pemerintah, supaya segera 
memberikan gelar pahlawan 
nasional untuk RM Bambang 
Soeprapto. (sdy-22) 


KAMIS, 4 JULI 2024 
POM Gencarkan Pemeriksaan 
Ponsel Anggota TNI 


SEMARANG - Untuk mengantisipasi adanya judi online, 
Komandan Detasemen Polisi Militer (Dan Denpom) IV/5 Semarang 
Letkol CPM Sudiyanto gencar melakukan pembinaan kepada anggota 
TNI AD di wilayahnya. 

Bahkan, untuk menjaring pelaku judi online, pihaknya juga gencar 
melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) HP para anggota jajaran 
Denpom IV/5 Semarang maupun jajaran TNI AD di wilayahnya. 

Pemeriksaan yang dilakukan bersifat mendadak dan acak di sejumlah 
tempat. 

"Sejauh ini dari operasi pemeriksaan HP anggota TNI AD di wilayah 
kami, belum ditemukan ada yang men-download atau bermain judi online. 
Kami berharap tidak ada. Namun jika ditemukan, maka akan kami tin- 
dakan tegas," jelasnya. 

Dandenpom IV/5 Semarang mengatakan, sesuai arahan dari pimpin- 
an TNI AD, pelaku judi online di jajaran TNI AD akan dikenakan Pasal 
303 dengan hukuman pidana penjara dan denda Rp 10 juta . 

"Judi dalam bentuk apa pun, yang di lapangan maupun online akan 
kami tindak tegas. Aturan hukumnya sudah jelas," ujelasnya. 

Untuk itu, pihaknya senantiasa melakukan sosialisasi dan pembinaan 
jajaran TNI AD tentang bahaya/dampak perjudian online yang dapat 
merugikan masyarakat maupun keluarga. 

Profesional 

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga disiplin dan tata tertib serta 
penegakan hukum TNI AD. 

Seiring dengan usia Polisi Militer TNI AD (Pomad) yang ke-78, 
Dandenpom Semarang berharap Pom TNI AD semakin profesional, 
responsif, integratif, modern dan adaptif. 

"Dalam HUT Ke-78 Pomad ini berarti sudah dewasa, mencapai 
kematangan yang baik sehingga Pomad mempunyai kiprah untuk mene- 
gakkan hukum, disiplin dan tata tertib di wilayah TNI AD dengan semakin 
profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif," ù ungkapnya 
dalam acara tasyakuran HUT Ke-78 Pomad di Aula Denpom Semarang Jl 
Pemuda, Selasa (2/7) malam. 

Dalam kegiatan tersebut dilakukan doa bersama, pemotongan 
tumpeng serta pemberian bantuan sembako kepada 40 anak yatim piatu 
dan panti asuhan.(H55-22) 


SEPUTAR ALe eiD 


Khataman Al-Qur'an secara Daring 


UDINUS menyelenggarakan kegiatan khataman Al-Qur'an 
secara daring setiap Senin dan Kamis malam di Kampus JI Imam 
Bonjol. Acara ini memasuki tahun ke-5 disiarkan langsung di TV KU 
serta kanal Youtube.(H41-22) 


Seminar MKn Unissula 


MAGISTER Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Unissula 
akan menggelar seminar nasional bertema "Tantangan Cyber 
Notary Bagi Notaris di Indonesia di Masa yang Akan Datang", Sabtu 
(6/7). 

Acara ini kerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia (PPINI). Adapun pemateri Dr Prem Kaur AP Bahal Singh 
(University of Wolongong Malaysia), Dr Agung Iriantoro (PPINI), Dr 
Habib Adjie (Ketua Forum MKn), dan Ir Bambang Wuryanto MBA 
(Ketua Komisi III DPR). Informasi:085942027464.(H41-22) 


Mujahadah Khoiro Ummah 


MASJID Agung Semarang menggelar kegiatan rutin muja- 
hadah khoiro ummah setiap Sabtu malam pada awal bulan. Forum 
keagamaan ini diisi pembacaan Rotibul Haddad, Salawat Kubro, 
doa ukasyah dan kajian kitab.(H41-22) 


Isi Liburan Sekolah 
dengan Berkebun 


SEMARANG -Liburan sekolah menjadi waktu yang tepat bagi orang 
tua untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk berek- 
splorasi. 

Untuk memfasilitasi aktivitas eksplorasi anak, Kebun Gita kembali 
mengadakan program "Libur Telah Tiba Vol 4" yang berlangsung selama 
11 hari mulai 27 Juni sampai 8 Juli 2024 mulai pukul 08.00-10.00 di 
Rumah Kebangsaan Jalan Kyai Saleh No 13 Semarang. 

"Animo peserta cukup tinggi," ujar Pemilik Kebun Oita, Arina 
Molitha, kemarin. 

Adapun program yang ditawarkan Kebun Oita beragam, mulai dari 
aktivitas berkebun, recycling, handicraft, composting, traditional & mod- 
ern (K-pop) dance, memasak, edukasi tentang air, origami dan permainan 
tradisional. 

Sementara tanaman di Kebun Gita didominasi tanaman perennial 
seperti empon-empon. Di antaranya kunyit, lengkuas, kencur. Selain 
itu, beberapa tanaman perdu, seperti pohon murbei, jeruk, bunga 
telang, sereh, lavender, daun mint, daun apple mint, tarragon dan 
bayam brasil. 

"Program ini dimulai berkebun untuk mengembalikan anak-anak ke 
alam," imbuhnya. 

Menurutnya, saat berkebun anak anak dipandu oleh Sani dari teman 
berkebun. Mereka belajar menanam salah satu tanaman herba eropa yakni 
tanaman perdu yang bernana lavender dengan media tanah. 

Tidak hanya menanam, para peserta juga mengenal kegunaan 
tanaman ini. Selain terkenal sebagai penangkal nyamuk, lavender juga 
bermanfaat untuk kesehatan tubuh, salah satunya dibuat minuman teh 
lavender. 

Pembelajaran di Kebun Oita dipimpin oleh satu fasilitator dengan dua 
hingga empat co-facilitator di setiap sesi. Kegiatan tidak ditujukan untuk 
menekankan pada materi yang padat namun ringan dengan diselingi per- 
mainan dan nyanyian. 

Metode ini membantu anak anak tetap fokus di kelas, namun tetap san- 
tai. Dengan demikian, mereka paham apa yang sedang mereka lakukan 
dan alasan mengapa mereka perlu melakukannya. Kegiatan pembelajaran 
tidak hanya di dalam ruangan namun juga luar ruangan. 

"Kegiatan berkebun memiliki berbagai kebaikan bagi anak. Mereka 
berkesempatan untuk melatih kesabaran, memupuk tanggung jawab, 
membangun emosi dan empati. Karena mereka bekerja dalam sebuah tim 
sehingga membiasakan diri untuk saling membantu satu sama lain," 
terangnya. 

"Kami berharap anak anak dalam mengambil pelajaran positif yang 
bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya. (kas-22) 


8 | SEMARANG METRO SUARA MERDEKA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Ad — 


. 


BAK at 
PF a Cm Aa 
(GOLONGAN KARYA L 


PARTAI GOLKAR 


XNA SEKRETARIAT PEMENANGAN 


1PD PARTA 


SE 


LGOLKAR 
| SAG A 


SM/dok 


JALIN KOMUNIKASI : Kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melaku- 
kan silaturahmi dan berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Kota Semarang, kemarin. (22) 


PDIP-Golkar Buka Peluang Koalisi 


Pilwalkot Semarang 


SEMARANG - Kader PDI Perjuangan yang saat ini 
menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Hevearita 
Gunaryanti Rahayu, melakukan silaturahmi dan 
berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Kota 


Semarang. 


Perempuan yang akrab disapa 
Mbak Ita tersebut mendatangi kan- 
tor DPD Partai Golkar didampingi 
beberapa pengurus DPC PDI 
Perjuangan Kota Semarang. 

”Kunjungan ini sebenarnya 
sudah diawali dengan komunikasi 
dengan Pak Erri Sadewo selaku 
ketua DPD Partai Golkar Kota 
Semarang. Tapi baru hari ini bisa 
hadir dan bersilaturahmi ke kantor,” 
kata Ita di Kantor DPD Partai Golkar 
Kota Semarang, kemarin. 

Melalui kunjungan tersebut, dia 
berharap bisa menjalin kerja sama 
lebih intens. Terlebih pada Pilkada 


sebelumnya, Partai Golkar juga ikut 
berkoalisi dan mengusung Pasangan 
Hendi-Ita dalam kontestasi Pilwakot 
Semarang. 

”Harapannya bisa menjalin 
kerja sama kembali, karena pada 
periode lalu kami sudah selalu bersa- 
ma-sama, apalagi dengan Pak Erri 
dengan Pak Anang di legislatif, men- 
support kebijakan Pemerintah Kota 
Semarang,” ujarnya. 

Bantu Program Pemkot 

Sambutan Partai Golkar, menu- 
rut Ita sangat luar biasa positif. 
Apalagi banyak yang sudah menge- 
nal bahkan membantu program 


Pemkot Semarang. 

”Tadi memang banyak yang 
memberikan masukan luar biasa. 
Seperti diketahui, kami perlu 
masukan penyelesain terkait dengan 
permasalahan di Kota Semarang. 
Harapannya bisa terus berpartner 
untuk menyelesaikan persoalan-per- 
soalan yang ada dengan baik,” 
imbuhnya. 

Ditanya terkait potensi koalisi, 
Ita mengaku menyerahkan segala 
sesuatunya ke partai masing-ma- 
sing. 

”Belum tahu, kami menyerah- 
kan ke partai masing-masing. Syu- 
kur bisa terjalin kerja sama seperti 
periode sebelumnya,” sebutnya. 

Ia menyebut telah melakukan 
komunikasi hampir ke semua partai, 
sesuai arahan Ketum PDI Per- 
juangan, Megawati Soekarnoputri 
di Rapat Kerja Nasional (Rakernas). 

Sementara itu, Ketua DPD 
Partai Golkar Kota Semarang, Erri 
Sadewo mengatakan, kemungkinan 
koalisi bisa saja terjadi. 

”Lebih baik begitu, koalisi. 
Seperti yang dikatakan atau petun- 


juk dari DPD Golkar Provinsi 
ataupun DPD Pusat. Tapi intinya 
Kota Semarang secara emosional, 
secara kinerja, apa yang sudah dila- 
kukan Wali Kota dan Pemkot 
Semarang sudah luar biasa, kenapa 
kami tidak dukung semuanya,” jelas 
Erri. 

Dia menilai silaturahmi yang 
dilakukan Mbak Ita ini tujuannya 
baik, untuk merangkul semua ele- 
men. ”Intinya kami memberikan 
masukan-masukan yang positif, 
tujuannya untuk mensejahterakan 
Kota Semarang. Kami berikan 
masukan terkait itu,” papar dia. 

Terkait Golkar yang menyodor- 
kan nama untuk jadi wakil bagi peta- 
hana di kontestasi Pilwalkot 
Semarang, Erri mengaku masih 
menunggu arahan, bergantung 
dinamika politik nantinya. 

”Siapanya belum tahu, karena 
banyak. Ada sembilan yang mendaf- 
tar di Partai Golkar, termasuk saya 
juga direkomendasikan. Tapi tentu 
kami melihat dan mengukur ke- 
mampuan, juga melihat kondisi,” 
ungkapnya. (ftp-22) 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Berdayakan Ekonomi Masyarakat 
Melalui Bazar UMKM 


Peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara 


SEMARANG - Bazar UMKM dalam rangka perayaan Hari 
Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Bhayangkara sukses digelar 
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah di Jalan Pemuda 
Semarang pada 1 Juli lalu. Bazar tersebut bisa menjadi wadah 
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). 

Hal itu selaras dengan tema Hari Bhayangkara kali ini, yaitu 
”Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi 
yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”ù. 

Menariknya, sebanyak 43 stan peserta bazar menawarkan 
barang dagangan dengan harga murah. Stan-stan tersebut, antara 
lain dari 35 polres se-Jateng, Bhayangkari, Satuan Brimob, 
Disperindag, Bulog, Dishanpen, Dinkop UMKM, dan PT Beril 
Jaya Sejahtera. Bazar terlihat ramai dengan banyaknya pengun- 
jung yang menyerbu stan. Terlebih di lokasi banyak acara pen- 
dukung, seperti kirab kebangsaan, parade budaya, dan pertun- 
jukan atraksi motor gede dari para Polwan. 

”Ini bazar yang istimewa bagi warga Kota Semarang pada 
khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Karena seluruh ten- 
ant menjual bahan kebutuhan pokok. Dan menariknya barang 
yang dijual dibandrol dengan harga yang murah,” kata Vera dari 
Polres Banyumas, Rabu (3/7). 

Tawarkan Busana 

Dari Polres Banyumas misalnya, kata Vera, kesatuannya 
menawarkan kain dan busana dari Omah Batik Arianto dan 
Keenan Ecoprin. Kemudia Alfina Mangleng dan Roti Emak yang 
ditawarkan dengan harga murah. Bahkan pengunjung ditawarkan 
mendoan goreng dengan cuma-cuma. 

Begitu pula Polres Rembang. Dalam bazar ini menampilkan 
aneka produk asli dan khas Kabupaten Rembang, di antaranya tas 
kulit reptil, krupuk ikan, rengginang udang, terasi, dan ikan asin 
jambal roti. Bahkan stan Polres Rembang ini mendapatkan peni- 
laian terbaik dari sisi produk dan tampilan. 

Sementara dari Bulog menawarkan beras SPHP, beras premi- 
um, gula, minyak goreng dan terigu. Sementara Dishanpen 
Provinsi Jateng menawarkan telur, bawang merah, dan bawang 
putih. "Terima kasih kepada para peserta bazar pasar murah 
UMKM dan semua pihaknya yang telah mendukung perayaan 
Hari Bhayangkara ke-78 kali ini,” kata Vera.(sdy-22) 


POLRES 
BREBES 


SM/dok 
KUNJUNGI STAN: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi mengujungi stan bazar pasar murah dan UMKM 
HUT Ke-78 Hari Bhayangkara di Jalan Pemuda 
Semarang, Senin (1/7).(22) 


SM/Dok 


PEMBINAAN: Ketua Badko LPQ Kota Semarang Bahrul Fawaid berbicara 
dalam kegiatan pembinaan untuk para ustadz dan pengajar LPQ di Kantor Sekretariat JI Dewi 
Sartika Timur, baru-baru ini. (22) 


Pembaruan Data LPO Penting 


SEMARANG- Badan Koor- 
dinasi Lembaga Pendidikan Qur- 
an (Badko LPQ) Kota Semarang 
menggelar pembinaan bagi para 
ustadz dan tenaga pendidik 
(asatidz) di lingkungan LPQ. 

Hal ini bertujuan untuk mem- 
perkuat sistem administrasi dan 
kepemimpinan di berbagai LPQ. 

”Pembaruan data lembaga 
menjadi prioritas utama,” tutur 
Koordinator Acara Pembinaan, 
Moch Dimyati, baru-baru ini. 

Dia menyampaikan hal ini 
saat pembinaan di Kantor Sekre- 
tariat Jl Dewi Sartika Timur IV C. 

Salah satu topik utama pem- 
binaan adalah pentingnya pem- 
baruan data lembaga secara ber- 
kala. 

Akurasi 

Pembaruan data dinilai pen- 

ting menjaga akurasi informasi, 


memastikan kelancaran adminis- 
trasi, dan meningkatkan efisiensi 
operasional. 

Dengan data akurat, LPO 
menjalankan fungsinya secara 
optimal dan memberikan pela- 
yanan terbaik kepada santri. 

Peserta juga diingatkan data 
yang tidak terbarukan menye- 
babkan berbagai masalah admi- 
nistratif, termasuk dalam penge- 
lolaan dana dan program. 

”Setiap lembaga diwajibkan 
secara rutin memeriksa dan mem- 
perbarui data mereka melalui sis- 
tem yang telah disediakan,” tutur 
Ketua 1 Badko LPO Kota Sema- 
rang itu. 

Ketua Umum Badko LPO 
Kota Semarang, Dr H Bahrul 
Fawaid mengemukakan, salah 
satu indikator utama akuntabilitas 
lembaga adalah pengunggahan 


surat pertanggungjawaban (SPJ) 
secara akurat dan tepat waktu. 

Ketidak patuhan dapat 
berdampak pada status lembaga, 
mempengaruhi penerimaan ban- 
tuan, dan lainnya. 

Lembaga yang tidak meleng- 
kapi data termasuk ketidakmam- 
puan mengunggah SPJ dengan 
baik akan dimasukkan dalam ka- 
tegori Tipe B (tidak aktif). 

Status ini membawa kon- 
sekuensi serius. Semua lembaga 
diharapkan melengkapi data 
mereka dengan detail dan akurat. 

Data pengajar dan santri 
harus dilengkapi, mencakup 
riwayat pendidikan, dan nomor 
telepon. 

Ketidakpatuhan pengisian 
data inimengakibatkan penu- 
runan status lembaga ke Tipe 
B.(H41-22) 


Baznas Jateng Dorong Pemberdayaan Ekonomi Mualaf 


SEMARANG - Badan Amil Za- 
kat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa 
Tengah menggelar rapat koordinasi 
dengan Muallaf Center Provinsi Jawa 
Tengah, di Aula Kantor Baznas Ge- 
dung F Lt 5, Jl Menteri Supeno 
Semarang, Rabu (3/7). Dengan meng- 
usung tema Meningkatkan Ekonomi 
Umat melalui Muallaf Tahun 2022”, 
acara ini memberikan semangat dak- 
wah serta mendorong ekonomi umat 
melalui pemberdayaan mualaf. 

Ketua Baznas Provinsi Jawa 
Tengah, KH Ahmad Darodji meng- 
ungkapkan, perjuangan dakwah saat 
ini masih belum apa-apanya bila 
dibandingkan dengan Walisongo. 

”Dulu Walisongo berdakwah 
dengan kondisi umat Islam nol persen, 
mulai awal. Sedang kita saat ini ting- 
gal meneruskan saja,f tuturnya. 

Karena itu, sejak beberapa tahun 
lalu, Kiai Darodji yang juga Ketua 
MUI Jawa Tengah itu, mendorong ter- 
bentuknya Rumah Muallaf di setiap 
kota dan kabupaten. Sementara di 
tingkat Provinsi Jawa Tengah sudah 
terbentuk Muallaf Center. 

Menurutnya, pembinaan mualaf 
menjadi ranah kerja dari Komisi 
Dakwah MUI. Sementara Baznas 
konsentrasi dalam pentasyarufan 
zakat di mana mualaf merupakan 
bagian dari asnaf. Ta menyampaikan, 
inisiasi berdirinya Muallaf Centeratau 
Rumah Muallaf didasarkan pada per- 
soalan yang dihadapi umat beragama. 

Menurutnya, di antara sumber 
masalah antarumat beragama yaitu 
masalah bagaimana mendapatkan 
agama dari orang beragama lain, atau 
sebaliknya. "Kami ingin sisi-sisi yang 
kurang positif di dalam menyiaran 
agama itu kami eliminasi. Alham- 
dulillah sudah ada FKUB atau Forum 
Kerukunan Umat Beragama. Barang- 
kali ini juga menjadi bagian dari 
FKUB, agar kita punya etika, norma 
dalam menyiarkan agama pada orang 
lain,” katanya. 

Tugas 

Sebab, menurutnya, semua mem- 
punyai tugasnya masing-masing di 
setiap agama. Semisal tugas gembala 


untuk agama lain, sedangkan di Islam 
istilahnya berdakwah. Di dalam 
berdakwah, menurut Kiai Darodji bisa 
terjadi friksi atau perbedaan, bahkan 
pertentangan. Maka dari itu semua itu 
harus dieliminasi. "Maka adanya 
rumah mualah tingkat kabupaten/kota 
dan provinsi, kami ajak mereka itu 
bagaimana agar orang yang masuk 
agama kita, jangan sampai menim- 
bulkan masalah dengan agama asal- 
nya. Juga kita jangan sampai itu me- 
nimbulkan masalah dengan saudara 
kita dari agama lain,” terangnya. 

Di lain sisi, kata Darodji, seorang 
mualaf biasanya membutuhkan ban- 
tuan. Di antaranya bantuan dalam 
melaksanakan ibadah, menjalankan 
rukun iman dan rukun Islam. "Di 
Baznas ada dana yaitu untuk bagian 
kelompok mualaf. Asnaf mualaf ini 
mendapatkan bagian dari dana yang 
masuk ke Baznas. Karena itu ada di 
MUI, maka tinggal kerja sama dengan 
Baznas. Dan hari ini adalah wujud dari 
kerja sama itu,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Muallaf 
Center Jawa Tengah, KH Anasom, 
menyampaikan, sampai saat ini di 
Jawa Tengah sudah berdiri sebanyak 
26 rumah muallaf di 26 kabupaten dan 
kota. Sisanya, sembilan kabupa- 
ten/kota masih dalam proses pendirian 


dan menunggu pengukuhan. 

”Kami targetkan sampai 
Desember tahun ini semua kabupaten 
dan kota di Jawa Tengah sudah ada 
rumah muallaf,” kata dia. 

Ia menyampaikan, dalam rapat 
koordinasi kali ini, dibuat rumusan 
yang diberlakukan MUI dalam pem- 
berdayaan ekonomi umat, namun 
selama ini belum banyak diakses oleh 
mualaf. Menurutnya, dalam rapat 
koordinasi, dihasilkan sekitar 12 
macam program dalam bidangekono- 
mi yang bisa diakses oleh semua 
orang, termasuk mualaf. 

”Mereka nanti bisa memilih pro- 
gram pemberdayaan ekonomi apa 
yang menarik. Sehingga mereka bisa 
ikut berlatih di dalamnya untuk kebu- 
tuhan ekonomi mereka,” terangnya. 

Untuk ke depan, kata Anasom, 
Muallaf Center Jawa Tengah akan 
melakukan penguatan organisasi. Di 
antaranya, membuat ADART serta 
keseragaman logo dan stempel rumah 
muallaf kabupaten/kota se-Jateng. 
Termasuk seragam dalam penerbitan 
sertifikat mualaf. 

”Selama ini masing-masing 
rumah muallaf logonya beda, sesuai 
kreativitas masing-masing. Ke depan 
akan kami buat seragam,” kata- 
nya.(sdy-22) 


SM/dok 
RAPAT KOORDINASI: Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah KH 
Ahmad Darodji (tengah) bersama pengurus Muallaf Center dan 
Rumah Muallaf se-Jateng rapat koordinasi di Aula Kantor Baznas 
Gedung F Lt 5, JI Menteri Supeno Semarang, Rabu (3/7).(22) 


SUARA MERDEKA MERDEKA 


@ www.suaramerdeka.com è epaper.suaramerdeka.com 


SM!llyas al-l Nan 5 


TERIMA PENGHARGAAN: Senior Manager of Communication & CSR PT Sanu Gresik, iyon. menerima piala 
penghargaan dalam ajang Anugerah Bina Mitra UMKM Award 2024 di Jakarta, baru-baru ini. (44) 


Pemprov Fasilitasi 
Pemulangan 49 Korban TPPO 


SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
memfasilitasi pemulangan 49 korban tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) 

ke daerah asal, Selasa (2/7). 


Sebelum diselamatkan, para kor- 
ban terkatung-katung selama tujuh 
bulan tanpa kepastian. Mereka sebe- 
lumnya dijanjikan sebagai anak buah 
kapal (ABK) luar negeri oleh sebuah 
perusahaan di Pemalang. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, 
Ahmad Aziz mengatakan, korban 
TPPO berasal dari luar Jawa Tengah, 


yaitu sebanyak 46 orang dari Provinsi 
Sulawesi Utara, 2 orang dari Maluku 
Utara, dan 1 orang dari Gorontalo. 

“Mereka pada Selasa (2/7) pagi 
diantarkan ke Terminal Jamrud Utara 
Pelabuhan Tanjung Perak, dilanjut- 
kan dengan Kapal Laut KM Dorolanda 
tujuan Surabaya-Bitung. Rencananya 
mereka tiba pada 7 Juli 2024,” kata 
Ahmad Aziz, Selasa (2/7). 


Aziz mengungkapkan, TPPO 
terjadi pada 17 Mei 2024. Pada saat 
itu Polda Jateng melakukan penye- 
lamatan terhadap korban dan mem- 
bawa mereka ke Panti Sosial Margo 
Widodo, Tugu, Kota Semarang. 
Setelah ditampung, Pemprov Jateng 
kemudian menjalin komunikasi 
dengan pemerintah daerah asal kor- 
ban TPPO. 

Biaya Pemulangan 

Selain itu, komunikasi juga dilaku- 
kan dengan perusahaan yang diduga 
melakukan tindak TPPO. Aziz menga- 
takan, saat ini direktur utama peru- 
sahaan yang mengantongi izin resmi 
tersebut telah ditahan. 

Untuk pemulangan korban, terang- 


nya, dibutuhkan biaya sebesar Rp90 
juta. Guna memfasilitasi pembiayaan 
pemulangan itu, Pemprov Jateng 
melakukan komunikasi dengan 
komisaris perusahaan tersebut. Pihak 
perusahaan kemudian sepakat menye- 
diakan dana Rp50 juta untuk biaya 
kapal dan uang saku para korban. 

Selain itu, komunikasi juga dilaku- 
kan dengan Direktorat Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia Kemenaker 
RI, yang memberikan uang sebesar 
Rp 9,5 juta untuk sewa bus. 

“Adapun sisa kekurangan biaya 
transportasi dan konsumsi dibiayai 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui anggaran Korpri,” kata Aziz. 
(ekd-44) 


KUS JATENG 


9 


KAMIS, 4 JULI 2024 
Rumah BUMN Semen Gresik 
Pendamping UMKM Terbaik 


REMBANG -Konsisten pada memberdayakan pelaku usaha 
menengah kecil dan mikro (UMKM) di Kabupaten Rembang 
dan Blora, PT Semen Gresik melalui Rumah BUMN Rembang 
berhasil meraih predikat Gold Winner. Penghargaan diberikan 
dalam ajang Anugerah Bina Mitra UMKM Award 2024 oleh 
Corporate Forum for CSR Development (CFCD) di Jakarta pada 
29 Juni lalu. 

PT Semen Gresik sebagai anak usaha PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk dianggap memiliki kapasitas yang mumpuni dalam 
membina UMKM. Selain meraih predikat Gold Winner, peru- 
sahaan ini juga mendapat penghargaan sebagai pendamping 
UMKM Terbaik 1. 

Senior Manager of Communication & CSR PT Semen Gresik, 
Sulistyono mengucapkan rasa syukur, terima kasih, dan apre- 
siasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan semua lini di 
Rumah BUMN Rembang yang secara konsisten memberday- 
akan UMKM di Kabupaten Rembang dan Blora. 

“Penghargaan ini merupakan wujud nyata atas komitmen 
kami dalam memberdayakan UMKM. Melalui berbagai program 
yang perusahaan jalankan, kami berharap dapat terus memberi- 
kan dampak positif bagi perkembangan UMKM,” jelasnya. 
Gerakkan Perekonomian 

Dia menambahkan, UMKM memegang peranan penting 
dalam menggerakkan perekonomian di masyarakat. Sebab, 
mampu mendukung pemberdayaan masyarakat untuk pengen- 
tasan pemasalahan sosial seperti pengangguran dengan mem- 
buka lapangan pekerjaan. Perusahaan berkomitmen untuk terus 
mendukung kemajuan usaha agar mampu memberikan manfaat 
bagi kemajuan bangsa dan negara. 

Menurut Sulistyono, sejak tiga tahun berdiri Rumah BUMN 
Rembang telah membukukan total transaksi Rp3,86 miliar dengan 
409 mitra UMKM. Rumah BUMN Rembang juga berhasil meng- 
antarkan lebih dari 88 UMKM naik kelas, menyerap 1.597 tena- 
gakerja, serta menggelar 91 kali pelatihan kepada para UMKM 
binaan, milenial, dan masyarakat umum. 

Direktur CFCD Foundation, Thendri Supriatno menyatakan 
penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi 
kepada perusahaan atau lembaga yang telah berkontribusi dan 
ikut berperan aktif dalam proses pengembangan UMKM yang 
menjadi binaannya. 

“Apresiasi kepada pembina UMKM ini merupakan ajang 
penghargaan pertama kali dari CFCD, sehingga harapannya 
mampu menjadi support kepada para pelaku UMKM menjadi 
lebih mandiri, produktif, dan mendukung perekonomian lokal 
serta global,” &#357; tutupnya. (lee-44) 


Pj Bupati Cilacap Sampaikan Draf Raperda 


CILACAP - Pj Bupati 
Cilacap, Awaluddin Muuri 
menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) 
tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Cilacap tahun 2025- 
2045 kepada DPRD dalam rapat 
paripurna di lantai 2 gedung 
dewan setempat, Selasa (2/7). 

Rapat paripurna dipimpin 
oleh Taufik Nurhidayat, 
didampingi tiga pimpinan 
dewan lainnya, yaitu Sindy 
Syakir, Purwati, dan Saiful 
Musta 'in. Selain dihadiri sege- 
nap anggota dewan, rapat juga 
dihadiri sejumlah pejabat di 
lingkungan Forkopimda 
Cilacap, kepala OPD, dan 
tamu undangan. 

Awaluddin menyatakan, 
dalam rancangan RPJPD 
Kabupaten Cilacap tahun 
2025-2045, terdapat sembilan 
isu strategis. Kesembilan isu 
strategis itu mulai dari kuali- 
tas SDM, pertumbuhan eko- 
nomi, pengangguran terbuka, 
kemiskinan, tata kelola peme- 
rintahan, inovasi, perubahan 
iklim dan kualitas lingkung- 
an hidup, pemerataan pem- 
bangunan, serta bencana dan 
kondusivitas. 

“Untuk menjawab sem- 
bilan isu strategis tersebut 
maka telah dirumuskan usu- 
lan visi yaitu Cilacap Yang 
Berdaya Saing, Maju, Sejah- 
tera, dan Berkelanjutan,” kata 
Waluddin dalam penyampai- 
an Raperda. 

Selanjutnya, kata dia, 
untuk mencapai visi tersebut 
telah dirumuskan lima misi. 
Kelima misi itu yakni eko- 
nomi berkualitas merata, SDM 
berdaya saing, perlindungan 
dan kesejahteraan masyara- 
kat, tata kelola pemerintahan 
akuntabel, serta lingkungan 
kondusif dan berkelanjutan. 
Empat Tahap 

Menurutnya, implemen- 
tasi RPJPD Kabupaten Cilacap 
Tahun 2025-2045 akan diba- 
gi dalam empat tahap pem- 
bangunan lima tahunan. Tahun 
2025-2029 ditujukan untuk 
penguatan pondasi Cilacap 
berdaya saing. Tahun 2030- 
2034 untuk percepatan pen- 
capaian Cilacap berdaya saing 
dan maju. Tahun 2035-2039 


untuk mewujudkan Cilacap 
yang sejahtera. Adapuntahun 
2040-2045 untuk mewujud- 
kan Cilacap berkelanjutan. 

Dijelaskan, untuk mewu- 
judkan visi RPJPD Kabupaten 
Cilacap 2025-2045 diperlukan 
kapasitas pembiayaan yang 
memadai. 

“Peningkatan kapasitas 
pembiayaan dilakukan melalui 
pengembangan inovasi pem- 
biayaan, baik perluasan sum- 
berpembiayaan maupun opti- 
malisasi peran pengelolaan 
keuangan,” jelasnya. 

Adapun peningkatan 
kapasitas pembiayaan sek- 
tor publik, lanjut dia, dilaku- 
kan melalui perluasan sum- 
ber-sumber dan pengem- 
bangan skema pembiayaan. 
Hal itu meliputi penguatan 
perencanaan pembiayaan, 
penguatan dan perluasan 
berbagai instrumen dalam 
kerangka kerja sama peme- 
rintah dan dunia usaha, hing- 
gaoptimalisasi pemanfaatan 
aset daerah. 

“Untuk peningkatan kapa- 
sitas pembiayaan sektor non- 
publik dilakukan melalui peman- 
faatan dana CSR, inovasi produk 
pembiayaan syariah yang dis- 
usun berdasarkan prinsip sewa 
menyewa, jual beli dan bagi 
hasil, sertainovasi pembiayaan 


D V Kegiatan 
1 4 i Á Penanaman 


TRIWULAN II TAHUN 2024 
Periode April - Juni 2024 


Perusahaan/Pelaku Usaha Skala 
Menengah dan Besar 


Disampaikan melalui : 


B dpmypisp Pa BerAKHLAK eraelu Tzal ®© 


mpp.kotategal f] MPP Kota Tegal @ mpp.kotategalgo.id S7) mpp.kotategal gmail.com 


untuk merespons perubahan 
iklim,” urainya. 

“Harapan ke depan dengan 
terwujudnya visi pembangun- 
an daerah Cilacap tahun 2025- 
2045 yaitu Cilacap yang 
Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, 
dan Berkelanjutan akan dapat 
mendukung perwujudan visi 
pembangunan Indonesia Emas 
2045,” jelasnya. 

Di sisi lain, DPRD Cilacap 
gerak cepat melakukan lang- 
kah-langkah pembahasan. Pada 
Rabu (3/7), masing-masing 
fraksi DPRD Cilacap mem- 
berikan pandangan umum ter- 
hadap Raperdatersebut dalam 
rapat paripurna. Padahari yang 
sama, Pj Bupati Cilacap 
menyampaikan jawaban ter- 
hadap pandangan umum frak- 
si terhadap Raperda tersebut. 

Di sisi lain, DPRD juga 
membentuk panitia khusus 
(pansus) XLI guna membahas 
Raperda tersebut. Ketua DPRD 
Cilacap, Taufik Nurhidayat 
mendorong kepada setiap 
fraksi untuk mengirimkan 
anggota terbaik, mengingat 
Raperda itu menjadi landasan. 

“Nanti setelah dibuat pan- 
sus, baru koreksi-koreksi, 
sebelah mana yang penting 
untuk diakselerasikan, kare- 
naini merupakan landasan,” 
katanya. (tg-44) 


Laporan 


Modal 


SEMESTER | TAHUN 2024 


Periode Januari - Juni 2024 


Perusahaan/Pelaku Usaha Skala 
Kecil 


Ea 


1 s.d 20 Juli 2024 


DRAF 
RAPERDA: 
Pj Bupati 
Cilacap, 
Awaluddin 
Muuri menye- 
rahkan draf 
Raperda kepa- 
da Ketua 
DPRD Taufik 
Nurhidayat, 
Selasa (2/7). 
(44) 


"F 


SM/Teguh Hidayat Akbar 


LAUNCHING DAN SOSIALISASI 
SURAT EDARAN 
WALI KOTA TEGAL 
TENTANG GARDAN FANTRI 


v TS a 7 x 
Kepala "DPPKBP2PAVKota Tegal, Rogifoh melaunching dan menyosialisasikan 
Surat Edaran, Wali Kota Tegal, Nomor 400.2.4/ 001 tentang Pemberdayaan 
Kesehatan Mental Anak oleh Tim Gardan Fantri. 


"i a 4 7 


y, 


Surat Edaran Pemberdayaan Kesehatan Mental 


DINAS Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPKBP2PA) Kota Tegal, melaunching dan 
menyosialisasikan Surat Edaran Wali Kota Tegal, Nomor 
400.2.4/ 001 tentang Pemberdayaan Kesehatan Mental Anak 
oleh Tim Gardan Fantri. 

Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Tubektomi, Lantai 3, 
Kantor DPPKBP2PA, Jumat (14/6) diikuti oleh lurah se-Kota 
Tegal, guru BK dan Agama dari SMP dan SMA di Kota Tegal. 

SE tersebut melatarbelakangi penyelenggaraan forum anak 
yang merupakan organisasi sebagi media partisipasi anak usia 
11-18 tahun, sesuai Peraturan menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 tahun 2022. 

Kepala DPPKBP2PA Kota Tegal, Roqifoh mengatakan, 
anak-anak merupakan generasi penerus yang perlu didukung 
dan dilindungi dengan segenap upaya. Kesehatan mental anak 
berperan vital dalam membentuk karakter dan potensi mereka. 

“Kita sebagai orang tua, pendidik dan pemangku 
kepentingan, bertanggung jawab untuk memahami dan 
mendukung kesehatan mental anak. Dengan begitu, mereka 
dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, berinvestasi dalam 
menyongsong masa depan yang lebih baik,” jelasnya. 

Menurut Rofiqoh, anak-anak di Kota Tegal, dianggap masih 
kurang percaya diri dalam menyampaikan ide gagasan di 
berbagai forum, termasuk perencanaan pembangunan Kota 
Tegal, seperti RKPD. 

Belum optimalnya forum anak dalam menunjang forum kota 
layak anak menuju penilaian Kota Layak Anak (KLA) diharap- 
kan terjadi peningkatan dari kategori Nindya menjadi Utama. 


“Surat edaran ini bukan sekadar dokumen kebijakan, 
tetapi menjadi komitmen Pemkot Tegal untuk member- 
dayakan dan melindungi kesehatan mental anak sebagai aset 
berharga bangsa. Kesehatan mental anak adalah aspek krusial 
dalam pembangunan SDA yang berkualitas,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Rofiqoh juga menjelaskan surat 
edaran yang memuat beberapa hal yang dapat dilakukan para 
guru BK dan guru Agama di sekolah masing-masing, baik di 
jenjang SMP maupun SMA. 

Di mana guru BK dapat melatih anak untuk tanggap dalam 
segala situasi, sehingga anak dapat dengan cepat beradaptasi 
pada perubahan yang terjadi. Guru BK juga bisa mendorong 
minat bakat anak, agar menjadi lebih aktif, kreatif dan 
terampil. 

Selain itu, guru BK juga bias melatih anak untuk terampil 
mengemukakan ide atau gagasan di berbagai forum. 

Sedangkan guru Agama, berperan untuk menanamkan 
nilai moral dan etika pada anak, memberikan bimbingan 
spiritual keagamaan serta membimbing anak menjauhi 
perilaku negatif yang melanggar nilai atau norma agama, 
sehingga anak mendapatkan ketenangan batin yang 
berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. 

“Para lurah dapat mengimbau masyarakat untuk membia- 
sakan anak hidup mandiri untuk dapat belajar bertangung 
jawab, membuat keputusan dan percaya diri. Lurah se-Kota 
Tegal, yang berjumlah 27 juga bisa mengarahkan anak 
menerapakan pola hidup sehat, dengan cara sederhana seperti 
melakukan tidur cukup, mendapat asupan makanan bergizi 
seimbang dan berolahraga,” kata Rofiqoh. (Adv) 


10 | EDUKASIA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


re arogaj 
am Penghargaan 


iversitas Diponegor 


= SMidok 


PENGHARGAAN BKKBN: Rektor Undip Prof Dr Suharnomo, SE, MSi didampingi Ketua P2KKN LPPM Undip, Kurniawan Teguh 
Martono (kanan) menunjukkan penghargaan yang diterima dari BKKBN RI, kemarin. (22 ) 


Undip Raih Penghargaan BKKBN 


SEMARANG- Universitas Diponegoro (Undip) 
meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi yang 
memiliki kepedulian terhadap penurunan angka 
stunting (gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan anak akibat kekurangan gizi) 2024 
dari Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) RI. 


Penghargaan dengan kategori 
“Implementasi Program Mahasiswa 
Peduli Stunting Terbaik 2024” terse- 
but diberikan pada acara Apresiasi 
Program Percepatan Penurunan 
Stunting memperingati perayaan Bulan 
Keluarga Nasional 2024 yang ber- 
langsung di PO Hotel Semarang, 
kemarin. 

Penghargaan tersebut menjadi 
bukti dari dedikasi dan komitmen 
Undip melalui Pusat Pelayanan Kuliah 
Kerja Nyata (P2KKN) Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) dalam upaya 


menurunkan angka stunting di 
Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. 

Ketua P2KKN LPPM Undip, 
Kurniawan Teguh Martono, ST, MT 
menjelaskan, selama ini kegiatan per- 
cepatan penurunan stunting dilak- 
sanakan melalui program Kuliah Kerja 
Nyata Tim II 2022/2023 yang ber- 
langsung sejak Juli hingga Agustus 
2023 dengan fokus utama pada per- 
cepatan penurunan stunting di sepu- 
luh kabupaten di Jateng. 

Kesepuluh kabupaten tersebut 
adalah Brebes, Kabupaten Tegal, 
Pemalang, Kabupaten Pekalongan, 


Batang, Pati, Boyolali, Klaten, Sragen, 
dan Wonogiri. 

“Bekerjasama dengan BKKBN, 
mahasiswa kami berperan aktif mem- 
berikan edukasi, penyuluhan, dan 
intervensi langsung kepadamasyara- 
kat di sepuluh wilayah tersebut,” kata 
Teguh. Program tersebut sengaja diran- 
cang untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya gizi yang 
seimbang bagi anak-anak serta mem- 
berikan pendampingan dalam pene- 
rapan pola makan sehat dan perawatan 
kesehatan yang optimal. 

Jadi Motivasi 

Lebih lanjut dikatakan Teguh, 
kolaborasi dengan BKKBN menjadi 
kesempatan bagi pihaknya dalam 
meningkatkan peran serta mahasiswa 
dalam pengabdian kepada masyara- 
kat. “Kami berharap program ini dapat 
menjadi contoh bagi institusi lain dan 
dapat diperluas ke wilayah-wilayah 
lain di Indonesia,” ucapnya. 

Tak hanya sebagai bentuk presta- 
Si, pengjargaan ini juga menjadi moti- 
vasi bagi pihaknya untuk terus beri- 


novasi dan berkontribusi dalam upaya 
penurunan stunting serta peningkat- 
an kualitas hidup masyarakat. “Sebagai 
instutusi pendidikan, Undip berkomit- 
men untuk terus melanjutkan program- 
program pengabdian masyarakat yang 
berdampak positif dan berkelanjutan,” 
pungkasnya. 

Rektor Undip, Prof Dr Suharnomo, 
SE, MSi menyatakan rasa syukur dan 
kebanggaannyaatas penghargaan ini. 
“Kami sangat berterima kasih atas 
apresiasi yang diberikan oleh BKKBN. 
Penghargaan ini menjadi pengakuan 
atas kerjakeras dan dedikasi seluruh 
tim Undip, terutama mahasiswa yang 
telah terjun langsung ke lapangan 
untuk berkontribusi dalam penurunan 
angka stunting di Indonesia, khusus- 
nya di wilayah Jawa Tengah,” kata 
Suharnomo saat menerima Tim P2KKN 
Undip di ruang kerjanya, kemarin. 
Undip, lanjutnya, akan terus beru- 
paya menjalankan program-program 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan 
berkontribusi pada pembangunan 
bangsa. (H54-22) 


Suami-Istri Jadi Guru Besar UAJY 


YOGYAKARTA - malkan dan streamlining dan aplikasi budaya hukum 
Ada yang menarik dalam banyak tugas alur kerja di yang preventif,” tegas 
pengukuhan guru besar di perbankan. Anita. (D19-66) 
Universitas Atma Jaya Melalui penelitiannya, 5 
Hola (UAJ Y). AI yang tidak dapat diper- GURU BESAR: | ria 
asangan suami istri, Dr Ir sonifikasi menjadi subjek napa tas 
Albertus Joko Santosa M T hukum menimbulkan Pasangan suami istri, 
dan Dr Theresia Anita masalah terkait akurasi dan Prof Dr Ir Albertus Joko 
Christiani SH MHum men- keamanan data yang Santosa M T dan P 4 of 
jadi profesor dalam pengu- melanggar moral. D 4 Th eresia Anita 
kuhan bersama. “Karena itu pengaturan Christiani SH MHum 
Albertus Joko Santosa operasional AI harus pada pengukuhan 
menyampaikan pidato ber- didasarkan pada hukum sebagai guru besar 
tema “Peran Sistem Cerdas kodrat, substansi yang ber- secara bersamaan 


untuk Kesejahteraan 
Makhluk Hidup. Topik ini 


orientasi pada asas norma, 


kemarin. (66) 


ert- JO an 


— 
ks 


SM/dok 


menekankan pada imple- 
mentasi sistem kecerdasan 
buatan dalam aspek penge- 
tahuan dan penalaran yang 
meningkatkan kualitas 
bidang pendidikan, kesehat- 
an, pertanian, peternakan, 
dan lingkungan. 

“Dalam dunia pendidik- 
an perlu upaya peningkatan 
pengetahuan tentang sejarah 
dan budaya. Beberapa tem- 
pat bersejarah diperkenal- 
kan pada mahasiswa lewat 
aplikasi mobile,” ujar Joko 
dalam pengukuhan yang 
telah berlangsung beberapa 


f: 


Keterangan : sebagai dan merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No. 00329 Luas Tanah 
waktu lalu. * Uang jaminan lelang disetorkan ke VA (Virtual Account) yang diperoleh melalui 300 m2 atas nama : 1.Ely Susilowati 2.Sunarso berlokasi di Desa/Kelurahan 
: : > laman Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. 
Implementasi aplikasi “ Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama Dengan nilai limit Rp. 800.000.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 160.000.000,- 
mobile cerdas di bidang lain dengan jaminan yang dipersyaratkan, penyetoran secara sekaligus dan tidak dapat Keterangan : 

. dicicil. « Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama 
misalnya pertolongan daru- « Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari dengan jaminan yang dipersyaratkan. 

sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB). Kami menyarankan agar peserta « Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari 


rat medis bagi penyandang 
tunarungu, deteksi otomatis 
kualitas hasil pangan, dan 
proses deteksi dini bencana 
alam. 


Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT. Bank 
Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Kendal dengan perantara Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan akan melaksanakan penjualan 
di muka umum/lelang eksekusi dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran 
peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara terbuka (Open 
bidding), terhadap jaminan debitur : 
RUMINI 
Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya yang 
merupakan benda tetap, Sertipikat Hak Milik Nomor 482 an. Rumini dengan luas 
tanah +/- 2.058 M2 yang berlokasi di Desa Merbuh Kec. Singorojo Kab. Kendal. 
Limit Lelang : Rp.463.050.000.-dan uang jaminan : Rp.138.915.000,- 


Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya yang 
merupakan benda tetap, Sertipikat Hak Milik Nomor 967 an. Rumini dengan luas 
tanah +/- 219 M2 yang berlokasi di Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal. Limit Lelang : 
Rp.109.500.000.-dan uang jaminan : Rp.32.850.000,- 


ARIS SANTOSO 
Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam 
diatasnya yang merupakan benda tetap, Sertipikat Hak Milik Nomor 470 an. Aris 
Santoso dengan luas tanah +/- 274 M2 yang berlokasi di Desa Peron Kec. 
Limbangan Kab. Kendal. Limit Lelang : Rp.154.800.000.- dan uang jaminan : 
Rp.46.440.000,- 


Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya yang 
merupakan benda tetap, Sertipikat Hak Milik Nomor 732 an. Aris Santoso dengan 
luas tanah #/- 1.708 M2 yang berlokasi di Desa Krajan Kulon Kec. Kaliwungu Kab. 
Kendal. Limit Lelang : Rp.256.200.000.- dan uang jaminan : Rp.76.860.000,- 


lelang menyetor uang jaminan lebih awal untuk menghindari kegagalan penyetoran 
karena mekanisme end of day pada system perbankan. 
“ Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban 
peserta lelang. 
« Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan 
apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan. « Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan 


« informasi lebih lanjut bisa di lihat di laman Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan. 


PERSYARATAN LELANG: 


84 


sebagai berikut : 
A.Kasturah 


Kabupaten Batang. 


B.Roni Gunawan 


C.Andri Triyono Adi 


peserta lelang. 


PERSYARATAN LELANG: 


PENGUMUMAN LELANG KEDUA 
e „a LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan 
Indonesia (Persero), Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Pekalongan, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang 
melalui internet dengan mekanisme penawaran secara terbuka (Open bidding), 
terhadap barang-barang jaminan milik debitur / penjamin hutang dengan urutan 


1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya yang 
menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai dan 
merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No.00419 Luas Tanah 1.570 m2 atas 
nama Kasturah berlokasi di Desa/Kelurahan Kandeman, Kecamatan Kandeman, 


Dengan nilai limit Rp. 1.413.000.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 282.600.000,- 


1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di 
atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap 
sebagai dan merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No. 01652 Luas Tanah 84 
m2 atas nama Roni Gunawan berlokasi di Desa/Kelurahan Coprayan, Kecamatan 
Buaran, Kabupaten Pekalongan. 

Dengan nilai limit Rp. 180.600.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 36.120.000,- 


1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di 
atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap 


sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB). Kami menyarankan agar peserta 
lelang menyetor uang jaminan lebih awal untuk menghindari kegagalan penyetoran 
karena mekanisme end of day pada system perbankan. 

« Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban 


Tahun 1996, 


o. 


Hukum dan Etika 
Theresia Anita 
Christiani menyampaikan 
paparan mengenai 
“ Artificial Intelligence 
dalam Perbankan di 
Indonesia dari Perspektif 
Hukum dan Etika”. Tema 
kali ini mengangkat kon- 
sekuensi positif dan negatif 
dari artificial intelligence 
(AI) yang belum memiliki 
pengaturan khusus dalam 
aktivitas ekonomi manusia. 
Menurutnya, AI dapat 
melaksanakan proses secara 
otomatis dengan mengopti- 


1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman 
Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman 
diatas. 

3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena 
suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

PELAKSANAAN LELANG : 


Cara penawaran 


Open bidding (dengan mengakses laman 

Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

Kantor KPKNL Pekalongan 

Jalan Sriwijaya No.1 Pekalongan 

Sejak pengumuman lelang diupload sampai dengan Kamis, 18 Juli 2024 
pukul 11.00 WIB (waktu server) 

Kamis, 18 Juli 2024 pukul 11.00 WIB WIB (waktu server), - Selesai 


Tempat Pembukaan Penawaran 
Pelaksanaan Penawaran lelang 
Pembukaan Penawaran dan 


Penetapan Pemenang Lelani 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 


1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman 
https://www.lelang.go.id. 

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman 
diatas. 

3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena 
suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

PELAKSANAAN LELANG : 

Cara penawaran 

Hari (Tanggal 

Waktu Penawaran 

Batas Akhir Penawaran 

Penetapan Pemenang 

Alamat Domain Lelang 

Tempat Lelang 


Open bidding (dengan mengakses laman https://www.lelang.go.id) | 
Rabu, 18 Juli 2024 | 
Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran | 
Pukul 10.00 WIB (waktu server) | 
| 
| 
| 


Setelah batas akhir penawaran 

Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

KPKNL Pekalongan , Jalan Sriwijaya No.1 Pekalongan 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 


Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 

Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini. Barang 
dijual apa adanya (as is), bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan telepon, 
termasuk risiko pengosongan (bila berpenghuni) seluruhnya menjadi tanggung jawab 
Pemenang Lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kendal (0294) 381764 atau KPKNL Pekalongan, 
Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan (0285) 436118. 


RA Kendal, Aa 2024 


HANK BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 


KPKNL Pekalongan 


Cabang Kendal 


Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini. 
Bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN, telepon, dan risiko pengosongan (apabila 
berpenghuni) seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang. Semua barang 
akan dijual DALAM KONDISI APA ADANYA, DI LOKASI DENGAN SEMUA CACAT 
DAN KEKURANGANNYA. Kami menganjurkan anda untuk memeriksa objek lelang 
sebelum mengikuti lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan, Jalan WR Supratman No 6 
Pekalongan Phone (0285) 421041 atau KPKNL Pekalongan, Jalan Sriwijaya No. 01 
Pekalongan. (0285) 436118. Pekalongan, 04 Juli 2024 


PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Kantor Cabang Pekalongan 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


PNS Didorong Studi Lanjut 


SEMARANG - Akreditasi prodi dengan peringkat baik 
sekali diterima pengelola Magister Manajemen (MM) STIE 
Semarang (STIEMA). 

Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan terhadap penge- 
lolaan prodi perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan sistem 
pendidikan yang baik. “Dengan diperolehnya akreditasi B 
kami juga mendorong agar aparatur sipil negara (ASN) ber- 
sedia menempuh studi lanjut di kampus ini,” tutur Direktur 
Pascasarjana Magister Manajemen STIE Semarang Dr St 
Sunarto, kemarin. 

Penilaian 

Dia menambahkan Akreditasi Baik Sekali diterbitkan 
oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis 
dan Akuntansi (LAMEMBA). 

Wakil Direktur Program Studi Magister Manajemen yang 
juga Ketua Prodi Magister Manajemen Dr Rokhmad Budiyono 
mengatakan, untuk penerbitan akreditasi didahului dengan 
kunjungan dan penilaian lapangan. 

LAMEMBA menugaskan asesor yakni Prof Dr Abdul 
Razak Munir dari Universitas Hasanudin dan Prof Dr Lim 
Sanny dari Universitas Bina Nusantara. 

Mereka mencermati semua aspek dan persyaratan yang 
dibutuhkan untuk akreditasi. 

Hingga akhirnya dikeluarkan surat keputusan akreditasi 
yang berlaku lima tahun sejak diterbitkan pada 28 Juni 2024. 
“Animo masyarakat untuk kuliah tinggi tapi dibatasi pener- 
imaannyauntuk menjaga kualitas,î jelas Rokhmad Budiyono. 

Perkuliahan S-2 di kampus ini menekankan materi pada 
pemahaman dan penguasaan manajemen pemerintahan, serta 
manajemen pemasaran. 

Selain itu juga mengedepankan manajemen kewirausa- 
haan dan konsep-konsep kunci sumber daya manusia (SDM), 
alat, dan teknologi yang dibutuhkan oleh para profesional 
masa depan. 

Ketua STIE Semarang, Cahyani Tunggal Sari, SE MM 
mengatakan, prodi ini dirancang untuk membekali mahasiswa 
dengan manajemen bisnis, kerangka teori, keterampilan ter- 
apan dengan penguasaan teknologi. 

Muaranya juga untuk mendukung kompetensi mereka 
sebagai pemimpin masa depan dalam bidang organisasi dan 
bisnis. “Peserta perkuliahan pascasarjana juga didukung untuk 
memperdalam pengetahuan yang berkualitas, agar mampu 
menjadi profesional di bidang pekerjaan yang ditekuni,” kata- 
nya. Pengetahuan yang berkualitas tidak hanya memiliki kog- 
nitif yang tinggi. Namun yang lebih penting adalah menjadi 
manusia yang memiliki perilaku yang bermanfaat bagi organi- 
sasi dan lingkungan.(H41-22) 


SM/dok 
PENYERAHAN: Asesor LAMEMBA Prof Dr Lim 
Sanny (kirimenyerahkan surat akreditasi kepada 
Ketua STIEMA Cahyani Tunggal Sari (kanan) di 
Kampus Menoreh Sampangan, kemarin. (22) 


PENGUMUMAN LELANG KEDUA 
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

Berdasarkan Ps. 6 UUHT No. 4 Th 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
KC Slawi, dengan perantara KPKNL Tegal, akan melakukan penjualan di muka umum 
(lelang) Eksekusi Hak Tanggungan, terhadap jaminan debitur kredit macet sebagai 
berikut : 


Deskripsi Subyek dan Obyek Lelang 
1. IWAN SETIAWAN 


* Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang didirikan diatasnya, 
tersebut dalam SHM No. 00958 tercatat an. Iwan Setiawan, seluas 132m2, 
terletak di Desa Jatilaba, Kec. Margasari, Kab. Tegal. 


Limit Lelang Rp.150.600.000,- Uang Jaminan Rp. 36.000.000,- 
2. SARWI 


“ Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang didirikan diatasnya, 
tersebut dalam SHM No. 00133 tercatat an. Widiya Ningsih istri Mulyono, seluas 
182m2, terletak di Dk. Lemahabang, Desa Cawitali, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal. 


Limit Lelang Rp.137.000.000,- Uang Jaminan Rp. 27.400.000,- 


“ Sebidang tanah kebun berikut segala sesuatu yang didirikan diatasnya, tersebut 
dalam SHM No. 00442 tercatat an. Sarwi, seluas 2.523m2, terletak di Dk. 
Lemahabang, Desa Cawitali, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal. 


Limit Lelang Rp. 280.000.000,- Uang Jaminan Rp. 56.000.000,- 
3. RUMINAH 


“ Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang didirikan diatasnya, 
tersebut dalam SHM No. 01611 tercatat an. Ruminah, seluas 134m2, terletak di 
Desa Batumirah, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal. 

Limit Lelang Rp. 190.500.000,- Uang Jaminan Rp. 38.100.000,- 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id 

2. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website 
diatas. 

3. Nominal uang jaminan yang dibayarkan melalui rekening VA ( Virtual Account ) 
harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan dan sudah efektif 
diterima selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. 

4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban 
peserta lelang. 

Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Cara penawaran :Open Bidding ( 

portal.lelang.go.id ) 

: Sejak penayangan obyek lelang pada aplikasi e- 
auction sampai dengan penayangan Kepala Risalah 
lelang 

: Kamis, 18 Juli 2024 pukul 10.00 WIB (waktu server) 


dengan mengakses url 


Jangka waktu penawaran 


Pembukaan penawaran dan 
penetapan pemenang lelang 
Pelunasan harga lelang 

Bea lelang pembeli 
Tempat dan jangka waktu 
terbit melihat barang 
Tempat Pelaksanaan Lelang 


: Paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang 

: 2% dari harga lelang 

: Pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini 
sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang 

: Kantor KPKNL Tegal, Jl. KS. Tubun Nomor 12, Kota 
Tegal 

Penjelasan lelang dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi : PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Slawi, Jl. Dr. Soetomo No. 03 Slawi, Kab. 

Tegal, Telp : 0283-491395, Fax : 0283-492694. 


BRI Slawi, O4 Juli 2024 
M 


PT. Bank BRI (Persero) Tbk KC. Slawi 


A Pengumuman Kedua 

= Lelang Eksekusi Hak Tanggungan | 
Berdasrkan Pasal 6 Undang — Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 , PT BPR BKK KABUPATEN 
PEKALONGAN (Perseroda) Akan Melaksanakan Penjualan Dimuka Umum (Lelang) Eksekusi Hak 
Tanggungan Dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 
Pekalongan Menggunakan Sistem Penawaran Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Aplikasi 
Lelang Internet Dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) Terhadap Asset Agunan Debitur Sebagai 
Berikut: 
Subyek Dan Obyek Lelang 
« ABDULSYUKUR 

Sebidang Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai dengan sertifikat 

hak milik (Shm) No.766,Terletak Di Desa Kertijayan Kec. Buaran Kab Pekalongan provisi Jawa 

Tengah dengan Luas 476 M2 Terdaftar Atas Nama Abdul Syukur dan @omariyah dengan harga . 


NILAI LIMIT : 1.382.400.000 NILAI JAMINAN : 276.480.000 
PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran 


Open Bidding Dengan Mengakses Internet Dengan Alamat 
Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

Kamis,18 Juli 2024 Pukul 11.00 (Waktu Server) 

Kamis, 18 Juli 2024 Pukul 11.00 - Selesai 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan 

Jl Sriwijaya No I Pekalongan 

Setelah Batas Akhir Penawaran 

Pada Alamat Yang Tertera Diatas Sejak Pengumuman Ini Terbit Sampai 
Sebelum Pelaksanaan Lelang. 


Batas Akhir Waktu Penawaran 
Waktu Pelaksanaan Lelang 
Tempat Pelaksanaan Lelang 


Penetapan Pemenang Lelang 


Tempat Dan Jangka Waktu 
Melihat Barang(Obyek) 
Persyaratan Lelang 

|. Memiliki Akun Yang Telah Terverivikasi Pada Website Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

II. Syarat Dan Ketentuan Serta Tata Cara Mengikuti Lelang Dapat Di Lihat Di Web Diatas 

III. Nominal Jaminan Yang Disetorkan Ke Rekening Va (Virtual Account) Harus Sama Dengan Nominal 
Jaminan Yang Disyaratkan Dan Sudah Efektif Diterima Selambat-Lambatnya 1(Satu) Hari Kalender 
Sebelum Pelaksanan Lelang. 

IV. Jaminan disetorkan ke no VA peserta lelang,no VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat 
domain diatas kepada akun peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas 
dinyatakan valid dan memilih barang yang di lelang. 

V. Peserta lelang yang ditunjuk wajib sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok 
lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang,jika 
tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi,uang jaminan akan 
disetorkan seluruhnya ke kas negara. 

VI. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek 
lelang ,peserta dianggap telah mengetahui objek lelang, 

VII.Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai 
perundang undangan yang berlaku ,Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Mekanisme 
Perbankan Menjadi Beban Peserta Lelang 

Persayaratan Lelang Dan Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi PT BPR BKK KABUPATEN 


PEKALONGAN (Perseroda), JI Mandurorejo No 344 Kajen Kab Pekalongan Nomor Telepon (0285) 
3811612/381012 


Kajen, 04 Juli 2024 
Ttd 
Direktur Utama 
PT BPR BKK KABUPATEN PEKALONGAN (PERSERODA) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Pengidap Epilepsi 
Tambah 16 Warga 


GROBOGAN - Dinkes Kabupaten Grobogan men- 
catat sebanyak 16 warga menambah jumlah pengidap 
epilepsi di Grobogan. Dari jumlah itu, 11 pengidap epilepsi 
berjenis kelamin laki-laki dan 5 pengidap berjenis perem- 
puan. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Grobogan melalui 
Sub Koordinator penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 
Dinkes Grobogan, Subandi, mencatat total ada 92 warga 
Grobogan yang mengidap penyakit epilepsi. 

Saat ini dari 30 puskesmas yang ada di Kabupaten 
Grobogan, lanjutnya, ada 58 dari laki-laki dan 34 dari 
perempuan pengidap penyakit epilepsi. “Dari data itu, ada 
11 pengidap baru dari laki-laki dan 5 dari perempuan,” 
katanya, Rabu (3/6). 

Dikemukakan, pengidap penyakit epilepsi saat ini harus 
dapat melakukan rutinitas kontrol dengan pendampingan 
keluarga secara intensif. Hal itu guna meminimalisasi keja- 
dian yang berisiko tinggi. Kalau pengidap penyakit epilepsi 
rutin kontrol, sangat dimungkinkan kekambuhan tidak 
kembali terjadi. 

“Penyakit ini kan kasuistis sehingga kekambuhan tidak 
dapat diprediksi, selain itu setiap orang memiliki kondisi 
tubuh yang berbeda. namun upaya kontrol dan pengobatan 
dapat meminimalisir kekambuhan yang terjadi,” katanya. 

Upaya kontrol rutin itu, menurut Subandi, salah satu 
upaya yang dapat dilakukan oleh pengidap epilepsi, sehing- 
ga tidak mudah kambuh. Terlebih, bila pengidap jauh dari 
kontrol atau pendampingan keluarga. “Obat-obat itu dapat 
menstabilkan kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan 
epilepsi,” jelasnya. 

Sehingga, saraf-saraf yang rusak dapat distabilkan 
melalui upaya rutin konsumsi obat. Dikatakan, epilepsi bisa 
sembuh melalui operasi. Namun, hal itu masih sangat sulit. 
Selain itu SDM atau dokter spesialis epilepsi sangat minim 
untuk saat ini. 

Kerusakan Jaringan 

Subandi menegaskan, penyakit itu bukanlah penyakit 
yang menular apalagi penyakit gangguan jiwa, epilepsi ter- 
jadi saat adanya kerusakan jaringan pada otak. “Sementara 
pemicu kekambuhan bisa jadi dari beberapa faktor, seperti 
pengidap baru stres, kecapean, atau sesuatu yang lain 
menyebabkan pikirannya capek dapat kambuh lagi,” 
paparnya. 

Sementara itu, saat ditanya terkait pengidap kasus 
epilepsi yang berujung depresi sehingga memutuskan untuk 
bunuh diri, tandas dia, pihaknya baru mengetahui satu kasus 
bunuh diri yang diduga karena mengidap epilepsi. “Untuk 
kasus bunuh diri diduga karena epilepsi baru yang kemarin 
di Wirosari. Selain itu, belum pernah ada, kemungkinan 
juga dari faktor lain seperti ekonomi ataupun masalah kelu- 
arga,” katanya 

Dijelaskan, meskipun sangat minim kasus bunuh diri 
disebabkan epilepsi, namun sangat memungkinkan pengi- 
dap epilepsi bisa depresi berat. “Dengan upaya pendampin- 
gan keluarga untuk memberi semangat dan kontrol obat 
sangat membantu pengidap epilepsi untuk melanjutkan 
kehidupan,” ucap dia. (bib-48) 


Tiga Mahasiswa UKSW 
Ikuti Perjalanan 
Inspiratif ke Prancis 


SALATIGA - Tiga mahasiswa Universitas Kristen 
Satya Wacana (UKSW) mengikuti Erasmus Mobility 
Program ke Prancis Eropa. Mereka adalah David Mayo 
Hernanda, Abednego Dwika Wardhana, dan Virli Amelia 
Ika dari Program Studi (Prodi) Destinasi Pariwisata 
(Despar) Fakultas Interdisiplin (FId). 

Ketiga mahasiswa itu berpetualang akademis di negeri 
yang terkenal dengan Menara Eiffel itu. Ketiganya meng- 
habiskan satu bulan penuh mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam pengelolaan situs warisan budaya. 

“Selama di Prancis, mereka akan mengikuti sesi-sesi 
kelas dan melakukan observasi lapangan di destinasi wisa- 
ta heritage di Paris dan sekitarnya. Mereka juga akan men- 
gunjungi situs-situs ekskavasi dan menghadiri simpo- 
sium,” kata Wakil Dekan FID, Aldi Herindra Lasso PhD, 
kemarin. 

Menurutnya, Erasmus Mobility Program ini kerja sama 
jangka panjang antara Fld UKSW dan MusvOum National 
d Histoire Naturelle (MNHN) Prancis. Tujuannya mem- 
berikan pengalaman internasional dan memperkaya 
wawasan mahasiswa dalam bidang pariwisata heritage. 

Ia berharap, agar ketiga mahasiswa ini dapat menyerap 
sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman selama di Prancis 
dan menerapkannya dalam pengembangan wisata heritage 
di Indonesia. “Kami berharap mereka dapat mengadopsi 
dan mengembangkan wisata heritage di sini setelah kem- 
bali dari Prancis,” tandasnya. 

Bangga 

David Mayo Hernanda, mahasiswa asal Jepara ini tidak 
bisa menyembunyikan rasa bangganya ikut serta dalam 
program itu. Kegiatan itu merupakan kesempatan emas 
untuk memperdalam pengetahuannya tentang pengelolaan 
situs warisan di Prancis, yang diharapkan dapat diterapkan 
di Indonesia. 

Secara akademik, alumni SMA Masehi Jepara ini 
berharap program ini akan membuka peluang baginya 
untuk melanjutkan studi di bidang terkait. Hal yang sama 
juga diungkapkan Abednego Dwika dan Virli Amelia Ika. 

Mereka berharap pengalaman ini membuka peluang 
untuk melanjutkan studi di bidang terkait dan berkontribusi 
dalam pengelolaan situs warisan di Tanah Air. (H2-48) 


KEDUNGSAPUR 11 


KAMIS, 4 JULI 2024 


SM/Moch Kundori 


PANEN RAYA : Bupati Semarang Ngesti Nugraha (tengah) menghadiri panen raya panen raya padi sehat di Gapoktan Mandiri, Desa Candirejo, 
Kecamatan Tuntang, Rabu (3/7). (48) 


Petani Didorong Gunakan Pupuk Organik 


UNGARAN - Bupati Semarang Ngesti Nugraha menga- 
jak para petani mulai beralih menggunakan pupuk organik 


Pendapatan 


juga mampu meningkatkan pendapatan 
para petani tersebut. 


seluruh lahannya sudah tidak menggu- 
nakan pupuk kimia. 
“Penggunaan pupuk organik itu 


atau semi organik saat merawat tanaman padi. 


Sebab, dengan pupuk nonkimia itu, 
hasil panen lebih banyak dan padi men- 
jadi sehat sehingga lebih mengun- 
tungkan. 

“Menggunakan pupuk organik 
saat menanam padi, berbeda sekali 
hasilnya. Karena 1 hektare lahan 
persawahan di sini dulu panen di 
angka tujuh ton, dengan menggu- 
nakan pupuk kimia 525 kilogram. 
Kini kondisinya berbeda sejak 
menggunakan pupuk organik 
sepenuhnya,” katanya saat meng- 
hadiri panen raya padi sehat di 
Gapoktan Mandiri, Desa Candirejo, 
Kecamatan Tuntang, Rabu (3/7). 

Bupati Ngesti menambahkan, pro- 
duktivitas panen dengan menggunakan 
pupuk kandang yang difermentasi, 


hasilnya mencapai 9,6 ton di lahan satu 
hektare. Artinya ada kenaikan hasil 
panen sebanyak 2,6 ton. 

“Ini sudah sangat bersyukur dan 
bagus, serta terhindar dari hama tikus. 
Semoga hasil panen ini melimpah, 
memberikan kesejahteraan bagi para 
petani, dan menjadi langkah maju 
menuju pertanian yang lebih sehat, 
berkelanjutan dan modern,” ungkap- 
nya. 

Para petani di Desa Candirejo ini 
menanam padi varietas unggul Inpari 32 
(IR 32) dengan metode pupuk organik 
menggantikan pupuk kimia, dan semi 
organik. 


Menurut Ngesti, beralihnya dari 
pupuk kimia ke pupuk organik tersebut, 


Ia menyebut, satu kali panen 
dengan lahan yang menggunakan 
pupuk organik, diperkirakan pendap- 
atan petani ini bisa mencapai Rp 46 
juta. Karena dengan modal Rp 6 juta 
mendapatkan hasil panen 9,6 ton. 
Harga gabah saat ini adalah Rp 6.500 
per kilogram. 

“Jika ini stabil, maka kesejahteraan 
dan ekonomi petani tentu mengarah ke 
arah yang lebih baik lagi ke depan,” 
terangnya. 

Pemkab Semarang melalui Dinas 
Pertanian, Perikanan, dan Pangan 
(Dispertanikap) Kabupaten Semarang 
ini terus gencar melakukan sosialisasi 
penggunaan pupuk organik, sebagai 
pengganti pupuk kimia, meski belum 
sepenuhnya bisa terlaksana. 

Bahkan, imbuh Ngesti Nugraha, 
ada lahan persawahan di Desa 
Candirejo, yang baru saja di panen ini 


untuk melaksanakan gerakan pemurn- 
ian tanah. Tujuan dari program ini 
adalah membersihkan tanah dari berba- 
gai zat kimia. Program ini juga bertu- 
juan untuk mengurangi ketergantungan 
petani pada pupuk kimia dan men- 
dorong petani untuk membuat pupuk 
organik dengan bantuan para penyu- 
luh,” jelasnya. 

Terkait dengan upaya Pemkab 
Semarang dalam penyediaan pupuk 
organik bagi para petani, Ngesti 
menambahkan, akan bekerja sama 
dengan daerah lain yang memiliki sen- 
tra hewan ternak. 

Kepala Dispertanikap Kabupaten 
Semarang, Moh Edy Sukarno mengata- 
kan bahwa saat ini di Kabupaten 
Semarang mengalami surplus beras 
sampai dengan 60.000 ton dari total 
panen 248 ribu ton sejak tahun 2023 
lalu. (H32-48) 


Pengunjung Kalikesek Makin Tak Terbendung 


—. M/Kunadi Ahmad 
SIAP IKUTI KIRAB : Salah satu kereta kuda lengkap 
dengan hiasan bersiap mengikuti kirab dalam Festival 
Desa Wisata di destinasi wisata Kalikesek, Desa 
Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kendal, Minggu 
(30/6). (48) 


SUASANA berbeda terja- 
di di objek wisata alam 
Kalikesek. Minggu 30 Juni 
2024 lalu, ribuan pengunjung 
seolah tak terbendung untuk 
melihat tempat wisata itu. 

Kalikesek tak ubahnya 
gadis cantik yang tengah 
bersolek. Untuk menyempur- 
nakan kecantikannya, digelar 
sebuah acara Festival Desa 
Wisata 2024. Agenda tahunan 
dari Pemkab itu digelar di objek 
wisata yang berlokasi di Desa 
Sriwulan, Kecamatan Lim- 
bangan itu untuk meneguhkan 
bahwa Kalikesek kini layak jadi 
primadona wisata di Kendal. 

Kemeriahan Festival Desa 
Wisata 2024 terlihat di berbagai 
sudut arena wisata Kalikesek. 
Ribuan orang tampak menik- 
mati sejumlah wahana juga 
mengunjungi stan-stan desa 


KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG 


PROVINSI JAWA TENGAH 


Jl. Gatot Subroto No.18 Ungaran 50517 Telp. 024-6921445, Fax.024-6924159 


PENGUMUMAN SERTIPIKAT HILANG 


Nomor : 59/Peng-33.22/VII/2024 


Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa: 


a. SITI SAH a. HM. 232 | 136|PURWANTO 25/03/2002 |a. Dera 46622/2024 
is Kec. Jambu, Kab. Semarang |b. 252 m? b. Jambu 


PE KASMUNGI a. HM. 700 Hoo ALIAS | 14/12/1983 et bel 
b. Kec. Jambu, Kab. Semarang |b. + 1368 m? DANURI b. Jambu 


Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat 
mengajukan keberatan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. 

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut di atas, 
maka Sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak 


berlaku lagi. 
Ungaran, Tgl. 02/07/2024 


Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 


Taufiq Hidayat, S.ST, MM 
NIP. 197902251998031002 


wisata yang ada di Kabupaten 
Kendal. Mereka juga mengiku- 
ti kirab budaya yang menjadi 
tradisi di Desa Sriwulan. 

Bupati Kendal Dico M 
Ganinduto pun menyempatkan 
diri hadir didampingi Kepala 
Disporapar Kendal Achmad 
Ircham Chalid, Forkopimcam 
Limbangan, dan para pimpinan 
organisasi pariwisata di 
Kabupaten Kendal serta diikuti 
para perangkat Desa Sriwulan 
beserta masyarakat. 

Kepala Desa Sriwulan 
Sulistio mengucapkan terima 
kasih kepada Bupati Dico yang 
datang untuk menyaksikan 


secara langsung kemeriahan 
Festival Desa Wisata 

“Alhamdulilla pada acara 
hari ini di Kalikesek Bapak 
Bupati Dico bisa hadir secara 
pribadi bersama rombongan. 
Saya ucapkan terima kasih 
banyak karena selama ini selalu 
mendukung kemajuan desti- 
nasi wisata Kalikesek,” ujar- 
nya. 

Bantu Pembangunan 

Bupati Dico pun sangat 
mengapresiasi pengelolaan 
Desa Wisata Kalikesek dan 
pemerintah desa setempat yang 
dapat mengelola dengan baik 
sehingga banyak pengunjung 
dari berbagai daerah datang 
untuk melihat keindahan 
Kalikesek. 

Selain pengunjung dari 
Kendal, banyak juga wisa- 
tawan dari luar Kendal, seperti 
Semarang, dan Jepara. 

“Artinya wisata Kalikesek 
ini sudah berkembang sehingga 
pada tahun 2024 Festival Desa 
Wisata kita laksanakan di sini 
dengan harapan wisata di 
Kabupaten Kendal bisa lebih 
meningkat sehingga akan 
memberikan nilai tambah bagi 
kesejahteraan masyarakat,” 
ujar Bupati Kendal. 

Menurut Dico, pendapatan 
desa wisata Kalikesek sangat 


luar biasa karena bisa memban- 
tu program pembangunan desa 
untuk kesejahteraan masyara- 
kat desa. 

Karena itu, dia pun menar- 
getkan, destinasi wisata Kali- 
kesek ataupun objek wisata 
lainnya bisa terus berkembang 
dan terus memberikan manfaat 
bagi masyarakat di wilayah 
masing-masing. 

“Pariwisata itu bisa mem- 
buka banyak peluang peker- 
jaan. Termasuk kita lihat 
Kalikesek mampu menjadikan 
masyarakat makin bahagia dan 
sejahtera. Tentunya dari Pem- 
kab Kendal akan segera mela- 
kukan pembangunan jalan dan 


penyediaan kantong parkir agar 
desa wisata Kalikesek makin 
baik,” tambah Dico. 

Acara puncak festival 
desa wisata itu ditandai 
dengan arak-arakan gunun- 
gan. Setelah didoakan, 
gunungan berisi sayuran, 
buah, dan hasil bumi lainnya 
itu pun diperebutkan oleh 
para pengunjung. 

Antusiasme para pengun- 
jung pun makin terlihat saat 
mereka memperebutkan gu- 
nungan tersebut. Mereka yang 
berhasil mendapatkannya pun 
yakin ke depan akan mendapat 
keberkahan. (Kunadi Ahmad- 
48) 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan UU Fidusia No.42 tahun 1999, PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia dengan perantara Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, melalui jasa pra lelang PT. Kompas Jaya Properti 
dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lalang Internet terhadap aset 
debitur : 

PT. TERRYHAM PROPLAS INDONESIA, Dijual dalam satu paket berupa Tiga (3) bidang tanah dan bangunan dan 
atau segala sesuatu yang melekat di atasnya Total Luas 9.904 m' sesuai dengan SHM. No.94 LT. 7.640 m', SHM. 


No.2074 LT. 1.435 m' SHM. No.2075 LT. 829 m' Keseluruhan An. Teguh Priyo Gutomo yang terletak di Desa/Kel. 

Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal. dan barang bergerak berupa : 2 Pcs 500/1000 Mixing Machine, 2 Pcs MS- 

50/25 Total Of Extruder Machine, 1 Pcs Z65 Conical Twins Screw Extruder, 1 Pcs Timbangan Kapasitas 150 Kg/20 

Gram, 2 Pcs Tangki ang D Lt, 2 Pcs Sullair Screw Compresor WS308 AC, 1 Pcs Water Cooling Machine, 1 Pcs 

ang Water Tower, 3 Pi jater Pump, 1 Pcs Double Te Ka Insulation Bucket, 15 Pcs Profile Mould. 
JARGA LIMIT Rp. 21000 ti Fitra San 000,- SETORAN JAMINAN Rp. 4. 0.000,- 

PELAKS 


Cara penawaran 
Alamat domain 


a Penawaran Terbuka ( Open Bidding ) 
: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 


Hari/Tanggal Kamis, 18 Juli 2024 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas akhir penawaran 1 18 Juli 2024 pukul 10.00 WIB (Waktu Server) 

Penetapan Pemenang 1 Setelah Batas Akhir Penawaran 

Tempat Lelang : KPKNL Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan 


Pelunasan lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 

BeaLelang : 2% dari harga Lelang 

Waktu dan tempat melihat objek lelang : Pada lokasi objek lelang sejak tanggal pengumuman lelang ini terbit sampai 
dengan sebelum pelaksanaan lelang, 

Informasi lebih lanjut hubungi PT. Kompas Jaya Properti No. Telp 024-35314007, 087788397446, 082221125424, 
082144449961 atau KPKNL Pekalongan, Jl. Saya No. 1 Pekalongan 0285-436118 PT. Bank BRI (Persero), Tbk. 


PELAKSANAAN OPEN HOUSE (Aanwijzing) akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Senin, Den EE 

Pukul : 13.00-14.00 

Tempat : PT. TERAVAM PROPLAS INDONESIA yang terletak di Desa/Kel. Sumberejo, Kec. 
Kaliwungu, Kab. Kendal (Jl. Lingkar Kaliwungu No. 2 Area Sawah, Sumberejo, Kec. 
Kaliwungu, Kab. Kendal) 

Syarat Lelang 


1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang 
internet pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang. go. id dengan penawaran terbuka (Open 
bidding). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan Panduan 
Penggunaan" pada domain tersebut; 

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan mengunggah 
softcopy KTP, NPWP dan nomor tekaning: tabungan atas nama diri sendiri. Kalau atas nama badan hukum 
dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening tabungan perusahaan beserta akta pendirian 
perusahaan dan surat kuasa dari direksi perusahaan tersebut. 

3. Besarnya uang jaminan lelang yang disetor ke rekening KPKNL melalui fasilitas VA (Virtual Account) harus sama 
(tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih) dengan besarnya uang jaminan yang tersebut pada pengumuman 
lelang dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang; 

4. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang; 

5. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (kondisi "as is”). 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 


Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. BPR 
Guru Jateng dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan di muka/lelang eksekusi dengan 
penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding), terhadap jaminan debitur : 


INo.| Obyek Lelang 


Atas Nama SUCIPTO 

A. Sebidang tanah pekarangan pada SHM No. 00846 Luas 91 M? Atas Nama 
SUCIPTO terletak di Kelurahan / Desa Mangunsari Kecamatan Tegowanu 
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. 

Limit Lelang : Rp. 90.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 18.000.000 


B. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut pada SHM No. 
00257 Luas 625 M? Atas Nama UMI NURCHOIRIYAH RANI terletak di 
Kelurahan / Desa Mangunsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 
Provinsi Jawa Tengah. 

Limit Lelang : Rp. 675.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 135.000.000, - 

Atas Nama SHINTA MUSTIKA DENI 

A. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut pada SHM No. 
01556 Luas 395 M? Atas Nama ARIS ISTIYONO terletak di Kelurahan / Desa 
Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Limit Lelang : Rp. 317.500.000,- Uang Jaminan : Rp. 63.500.000,- 


Keterangan : 

- Uang jaminan lelang disetorkan ke VA (Virtual Account) yang diperoleh melalui 
laman web portal.lelang.go.id dan https://www.lelang.go.id 
Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama 
dengan nominal jaminan yang diisyaratkan, penyetoran secara sekaligus dan 
tidak dapat dicicil. 
Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) 
hari sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59). Kami menyarankan agar peserta 
lelang menyetor uang jaminan lebih awal untuk menghindari kegagalan 
penyetoran karena mekanisme end of day pada system perbankan. 
Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta 
lelang. 
Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan 
apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang atau lelang 
dibatalkan. 

Persyaratan Lelang : 

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman web 
portal.lelang.go.id dan https://www.lelang.go.id 

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman 
diatas. 

3. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena 
suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 


Alamat Domain Lelang 
Cara Penawaran 
Batas Akir Penawaran 


:| portal.lelang.go.id dan https://www.lelang.go.id 
: Penawaran Terbuka ( Open Bidding ) 
:| Kamis, 18 Juli 2024 pukul 10.00 WIB (Sesuai Waktu Server) 


Pembukaan penawaran dan |:| Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir lelang 
Penetapan pemenang lelang|:| Setelah batas akhir penawaran 


Tempat Pembukaan :| KPKNL Semarang ( JI. Imam Bonjol No. 1D Gedung 
Penawaran Keuangan Negara Semarang II lantai 4 Semarang ) 


Bea Lelang Pembeli :| 2% dari harga lelang 


Peserta lelang/peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini. Barang 
dijual apa adanya, bila mana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan Telepon, termasuk 
risiko pengosongan (bila berpenghuni) seluruhnya menjadi tanggung jawab pemenang 
Lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Guru Jateng. Tlp (024) 
8455330 atau KPKNL Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jl Imam Bonjol 


PT. Kompas Jaya Properti 


6. Pemenang lelang harus melunasi pokok lelang ditambah bea lelang untuk barang bergerak + tidak bergerak 
dijual bersama-sama 3% dan tidak bergerak sebesar 2% dari pokok lelang paling lambat 5 hari kerja setelah 
dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi maka pembeli dinyatakan wanpresatasi dan uang 
jaminan akan disetor ke kas negara sebagai pendapatan jasa lainnya. 

7. Pengumuman ini juga merupakan ralat terhadap pengumuman-pengumuman sebelumnya. 

Pekalongan, 4 Juli 2024 

PT. Bank BRI (Persero), Tbk 


KPKNL Pekalongan 


No. 1D Semarang Tlp. (024) 3542272. 


PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 


BD BANK GURU JATENG 


Jl. Lontar No. 1 Sidodadi Timur Semarang. 


Semarang 04 Juli 2024. 
TTD 


PT. BPR GURU JATENG 


KPKNL Semarang. 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


12 | KEDU - DIY 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Program Bos Muda Dibuka 


MAGELANG - Program 
Bisnis Orientasi Sukses Pemuda 
Magelang (Bos Muda) tahun 2024 
resmi dibuka oleh Wali Kota 
Magelang, dr Muchamad Nur Aziz 
di Pendopo Pengabdian, Rabu 
(3/7). Program garapan Bidang 
Kepemudaan Disporapar Kota 
Magelang ini diikuti total 73 peser- 
ta. 

Dokter Aziz mengatakan, 
untuk mencapai predikat atau gelar 
bos di dunia wirausaha memang 
tidak mudah. Butuh perjuangan 
dan upaya keras dengan tantangan 
beragam yang harus siap dihadapi. 

“Menjadi pengusaha itu seti- 
daknya ada tiga jalur, yakni talen- 
ta/bakat, belajar, dan perpaduan tal- 
enta serta belajar. Kalau sudah 
bakat dari lahir maka akan mudah 
menjadi pengusaha, kemudian bisa 
dicapai dengan belajar dan perpad- 
uan keduanya,” ujarnya. 

Tips 

Wali Kota yang juga pemilik 
rumah sakit swasta itu berbagi 
pengalaman dan tips berwirausaha 
kepada para peserta yang mayori- 
tas baru akan memulai bisnis ini. Ia 
banyak bercerita kisahnya saat 
memulai usaha di bidang kesehatan 
dari jatuh bangun membuka klinik 
sampai akhirnya bisa mendirikan 
empat rumah sakit. 

“Pengalaman saya mendirikan 
beberapa klinik dari awal lancar 
sampai akhirnya tutup sudah saya 
alami. Itulah pengusaha harus siap 
menghadapi segala tantangan yang 
ada sampai akhirnya saya mem- 
beranikan diri mendirikan rumah 
sakit dan berhasil sampai sekarang 
punya empat,” katanya. 

Menurutnya, untuk menjadi 
pengusaha harus memiliki guru 
yang selalu mendampingi. Ia pun 
sampai sekarang dalam berwi- 
rausaha di bidang kesehatan memi- 
liki guru, termasuk saat menempuh 
pendidikan doktoral mempunyai 


guru yang selalu membimbing. 

“Guru itu penting sebagai tem- 
pat kita sharing, curhat, dan mene- 
mukan solusi dalam berwirausaha. 
Selain itu, jadi pengusaha juga 
harus berani gagal, jatuh bangun, 
jujur, dan disiplin serta dermawan,” 
tuturnya. 

Usai pembukaan langsung 
dilanjut dengan pelatihan perdana 
bersama narasumber Pengusaha 
Kopi Arabika Kaliangkrik 
Magelang, Rinto. Pengusaha muda 
yang juga merupakan Ketua 
Klaster Kopi Magelang ini sukses 
menggerakkan masyarakat 
Kaliangkrik untuk berwirausaha di 
bidang pertanian kopi. 

Rinto yang pernah tidak naik 
kelas saat SD ini banyak bercerita 
pengalamannya dalam memulai 
usahanya sejak tahun 2012 lalu. Di 
awal usaha ia kesulitan mengubah 
pola pikir masyarakat dari kebi- 
asaan menanam tembakau ke 
komoditas baru, yakni kopi. 

“Dari jaman Simbah saya 
warga setempat sudah tertanam di 
benak pikiran selalu menanam 
tembakau. Padahal, tembakau 
tidak menentu hasilnya. Ketika 
dikenalkan dengan kopi mereka 
sempat tidak tertarik, tapi sayaterus 
berusaha sampai akhirnya mereka 
mau,” jelasnya. 

Upayanya pun berbuah manis 
ketika kopi Kaliangkrik ini makin 
dikenal luas masyarakat baik lokal 
maupun nasional. Bahkan, pada 
tahun 2021 tempatnya berusaha 
dikunjungi oleh Menparekraf 
Sandiaga Uno. 

“Kedatangan Mas Menteri ini 
atas inisiatif beliau sendiri, bukan 
undangan kami atau pemerintah 
setempat. Mungkin ini hasil dari 
upaya kami yang selalu mem- 
branding usaha ini, jadi menarik 
perhatian beliau untuk datang ke 
Kaliangkrik,” paparnya. (H88- 
66) 


SM/Asef F Amani 


TIPS BERWIRAUSAHA: Pengusaha Muda Kopi Kaliangkrik, Rinto 
berbagi pengalaman kepada peserta program Bos Muda di Pendopo 
Pengabdian kemarin. (66) 


PKB-NasDem Makin “Mesra” 


KEBUMEN-Menjelang Pilbup 
Kebumen, PKB memberikan sinyal 
kuat bakal berkoalisi dengan Partai 
NasDem yang sudah mengusung 
Dra Hj Lilis Nuryani sebagai Bakal 
Calon Bupati Kebumen. 

Sinyal kuat bergabungnya kedua 
partai ini terlihat saat Hj Lilis 
Nuryani menghadiri undangan DPC 
PKB Kebumen, Senin 1 Juli 2024. 
Lilis hadir dengan didampingi oleh 
Ketua DPD Partai Nasdem 
Kebumen dr Reza Mardhika yang 
tak lain putranya sendiri. 

Pertemuan dihadiri oleh Ketua 
DPC PKB Kebumen H Zaeni 
Miftah, Sekretaris Dewan Syuro Drs 
H Makhur Adam Maulana MAg, 
Sekretaris DPC PKB Kebumen Ir Hj 
Sri Hari Susanti MM dan Ketua 
Desk Pilkada DPC PKB Kebumen 
Teguh Prayitno. Hadir pula jajaran 
struktural DPC PKB Kebumen. 

“Jadi para pendaftar di PKB 
yang mengembalikan berkas itu 
kami undang. Bu Lilis sebagai 
pendaftar yang mengembalikan 
berkas bahkan sudah melalui fit and 
proper test,” jelas Ketua DPC PKB 
Kebumen H Zaeni Miftah usai perte- 
muan. 

Zaeni Miftah menyebutkan 
bahwa saat ini Lilis Nuryani menjadi 


satu-satunya bakal calon bupati yang 
sudah mengikuti uji kelayakan dan 
kompetensi yang dilaksanakan oleh 
DPP PKB. Zaeni mengaku dirinya 
turut mengambil dan menyerahkan 


formulir pendaftaran untuk 
mengikuti kontestasi dan belum 
mengikuti uji kelayakan. 


Meski hubungan PKB-Nasdem 
terlihat makin “mesra”, namun 
Zaini menyebutkan bahwa reko- 
mendasi tetap masih harus menung- 
gu kepastian dari DPP PKB. 

“Jadi enggak ada kaitannya soal 
sudah fix atau belum fix, ini baru 
ta'aruf. Kapan rekomendasi itu akan 
turun, yaadakeinginan supaya cepat, 
lebih cepat lebih baik,” imbuhnya. 

Pihaknya juga berharap 
rekomendasi bakal calon bupati dan 
wakil bupati Kebumen bisa segera 
turun dari DPP PKB, karena 
diakuinya sudah ada beberapa partai 
politik yang berkomunikasi untuk 
membentuk koalisi. 

Zaini mengaku, tidak masalah 
jika harus menjadi bakal calon wakil 
bupati pada Pilkada 2024. Menurut- 
nya harga mati bagi PKB yang men- 
jadi pemenang Pileg 2024 di Kebu- 
men adalah salah satu kadernya ada 
dalam kertas surat suara di Pibup 
Kebumen 2024. (J19-66) 


SM/Supriyanto 


SALAM KOMANDO: Ketua DPC PKB Kebumen Zeini Miftah salam 
komando dengan Bakal Calon Bupati Lilis Nuryani, Senin (1/7).(66) 


SM/dok 


KAWAL COKLIT : Salah satu petugas dari Bawaslu ikut mengawal proses coklit oleh petugas Pantarlih KPU di Purworejo kemarin. (66) 


Bawaslu Buka Posko 
Kawal Hak Pilih 


PURWOREJO - Ketua Bawaslu Purworejo, 
Purnomosidi mengatakan ada banyak hal yang 
dicermati oleh Bawaslu terkait proses coklit Pilkada. 


Proses pencocokan dan penelit- 
ian (Coklit) oleh petugas pemutakhi- 
ran data pemilih (pantarlih) KPU 
Purworejo ini mendapat perhatian 
penuh dari Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu). 

“Kami mencatat ada 10 potensi 
kerawanan pelaksanaan coklit yang 
dilakukan pantarlih tidak sesuai 
prosedur,” kata Purnomosidi, 


kemarin. 
Datang Langsung 

Kesepuluh hal itu diantaranya 
petugas tidak mendatangi rumah 
warga secara langsung. 

Berikutnya saat melakukan pen- 
coklitan menggunakan sarana 
teknologi informasi tanpa mendatan- 
gi Pemilih secara langsung terlebih 
dahulu. 


“Pemanfaatan it itu boleh, tapi 
petugas harus memastikan langsung 
ke rumah warga untuk coklitnya,” 
jelasnya. 

Potensi lain yang kemungkinan 
terjadi adalah petugas melimpahkan 
tugasnya kepada pihak lain. Selain 
itu juga, tidak dilakukannya pencore- 
tan Pemilih yang tidak memenuhi 
syarat. “Sebaliknya juga ada warga 
yang memenuhi syarat tapi malah 
dicoret dari daftar pemilih,” tambah- 
nya. 

Hal lain yang juga menjadi per- 
hatian pihaknya adalah Pantarlih 
tidak memakai dan membawa per- 
lengkapan pada saat Coklit dan juga 
tidak menempelkan stiker Coklit 
untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluar- 


ga setelah melakukan Coklit. 

“Jika ada masukan atau tangga- 
pan dari masyakarat tentang pemu- 
takhiran data pemilih namun tidak 
ditindaklanjuti petugas juga akan 
menjadi catatan kami,” katanya. 

Bawaslu nantinya juga akan 
memberikan berbagai masukan dan 
hal itu juga harus diindahkan oleh 
petugas. 

“Untuk tahapan Pemutakhiran 
dan Penyusunan Daftar Pemilih ini 
Bawaslu Purworejo membuka 
Posko Kawal Hak Pilih pada Ta- 
hapan. Kami mengaja masyakarat, 
apabila ditemukan dugaan pelang- 
garan terkait tahapan tersebut, 
silakan melaporkan kepada kami,” 
imbuh Purnomosidi. (fid-66) 


Tiongkok Juara Badminton Yunior Asia 


YOGYAKARTA - Tim beregu 
Tiongkok meraih juara pada ajang 
internasional BNI Badminton Asia 
Junior Championships 2024 di 
GOR Amongrogo, Yogyakarta. 
Mereka mengalahkan tim Korea 
Selatan dengan skor 3-1. 

Ini merupakan kesembilan 
kalinya mereka meraih gelar juara 
mulai dari 2008, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015, 2016, dan 2018. Skuad 
Tirai Bambu memperoleh poin dari 
Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi (ganda 
putra), Wang Zi Jun (tunggal putra), 
dan Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue 

ganda putri). 

Pasangan Hu/Lin membuka 
keunggulan usai mengalahkan 
pasangan Korea Selatan, Lee 
Hyeong Woo/Lee Jong Min dengan 
21-14, 21-19. Tim Negeri Ginseng 
sempat menyamakan kedudukan 


KAOS ALMARHUM: Pemain Tiongkok membentangkan kaos almarhum Zhang Zhi Jie 
yang meninggal dalam laga BNI Badminton Asia Junior Championships 2024 


usai tunggal putri Tiongkok, Xu 
Wen Jing menyerah di tangan wakil 
Kora Selatan, Kim Min Sun 7-21, 
21-19, 14-21. 

Pemain Tiongkok kemudian 
tancap gas dengan meraih dua poin 
tambahan dari Wang Zi Jun yang 
mengalahkan tunggal putra Korea 
Selatan, Lee Sun Jin 21-13, 21-8. 
Pasangan Chen/Liu menjadi 
penentu seusai mengatasi per- 
lawanan ganda putri Korea Selatan, 
Kim Min Ji/Yeon Seo Yeon dengan 
skor 21-16, 22-20. 

Penghormatan Zhang Zhi Jie 

Kemenangan tim beregu cam- 
puran Tiongkok di turnamen BNI 
Badminton Asia Junior Cham- 
pionships 2024 meninggalkan duka 
mendalam. Salah satu pemain tung- 
gal putra andalannya yakni Zhang 
Zhi Jie meninggal dunia dalam laga 


kemarin.(66) 


menghadapi Jepang. 

Saat naik podium, pelatih tung- 
gal putra Tiongkok, Zhang Oi 
membawa jersei mendiang Zhang 
Zhi Jie sebagai persembahan dan 
penghormatan sehingga membuat 
seluruh atlet meneteskan air mata. 

Para pemain yang naik podium 
BNI Badminton Asia Junior Cham- 
pionships 2024 dari Malaysia, 
Indonesia, sampai Korea Selatan 
juga memberikan ucapan bela- 
sungkawa kepada tim beregu cam- 
puran Tiongkok setelah pengalun- 
gan medali. 

Tim beregu campuran Indo- 
nesia harus puas sebagai semifinalis 
pada ajang kali ini. Skuad Merah- 
Putih harus mengakui keunggulan 
Korea Selatan dengan skor 1-3 
dalam laga empat besar Senin 
(1/7/2024) lalu. 


KC WONOSO 


Kapten tim Indonesia, Bismo 
Raya Oktora bangga dengan per- 
juangan rekan-rekannya, kendati 
belum bisa berdiri di podium tert- 
inggi. Setelah hanya menjadi semi- 
finalis, juara Seleknas 2023 itu 
berharap rekan-rekannya bisa 
semangat untuk mengejar prestasi 
di nomor individual. 

“Saya mengapresiasi semua 
kerja keras seluruh tim, semangat 
ini akan kami bawa sampai nomor 
individual,” tandas Bismo. 

Manajer Tim Indonesia, Eddy 
Prayitno memberikan apresiasi 
kepada para pemain yang sudah 
berjuang di lapangan. Meskipun 
hanya mampu finis di empat besar, 
mereka sudah memberikan per- 
mainan terbaik. Hasil ini gagal 
mengulang prestasi di 2023 yang 
menjadi runner up. (D19-66) 


PT. BPR BKK Jaran (Perseroda) 


JI. Sindoro Sumbing po 163 Kertek Wonosobo Telp. (0286) 329131 
website : www.bkkjateng.co.id email : kewonosobo015@ gmail.co.id 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 


1. Yudhi Imawan 
Sebidang tanah dan bangunan: 


Wonosobo. 


Wonosobo. 


Syarat dan Ketentuan Lelang : 
. Waktu Pelaksanaan 
a. Hari/Tanggal 
b. Batas Akhir Penawaran 
c. Alamat domain 
d. Tempat 
e. Penetapan Pemenang 


padaalamat domain di atas. 
. Lelang dilaksanakan tanpa 


dan atau lelang.go.id 


penawaran). 


lelang. 


DJKN. 


391-664 


SM/dok 


Limit Lelang : Rp. 1.532.000.000,- 


Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan ini PT BPR 
BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonosobo dengan perantaraan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto akan melaksanakan penjualan dimuka 
umum/lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah : 


1. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam SHM No. 1287 atas nama Yudhi Imawan 
luas 94 m2, terletak di Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten 


2. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam SHM No. 1288 atas nama Yudhi Imawan 
luas 72 m2, terletak di Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten 


Uang jaminan Rp. 383.000.000,- 


: Kamis/18 Juli 2024 

: Pukul 10.00 waktu server aplikasi lelang internet sesuai WIB 

: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Purwokerto, Jalan Pahlawan No. 876, Kota Purwokerto 

: Setelah batas akhir penawaran 

£. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera 


kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open 
bidding) melalui aplikasi Fele ang internet yang diakses pada alamat domain portal.lelang. g0.id 


3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan 
Kamis tanggal 18 Juli 2024 jam 10.00 waktu server aplikasi lelang internet WIB (atas akhir 


. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) 
masing-masing dengan Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang 
jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus s 
diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. 

5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% 
ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan 


dah efektif 


. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala konsekuensi biaya 
tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi 
obyek lelang dan bertanggungj: jawab atas obyek lelang yang dibeli. 

. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan 
pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun 
kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat 


. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 
Kantor Cabang Wonosobo JI. Sindoro Sumbing No. 163 Kertek Wonosobo. Tlp / HP 081-391- 


(aa 19 JUNI 2024 


PRB 


pa A.Md 
eimdial 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Unsoed Terima 3.027 
Calon Mahasiswa Baru 


PURWOKERTO - dan Bisnis, dan Fakultas Hukum. 


Universitas Jenderal Soedirman 
(Unsoed) Purwokerto menerima 
3.027 calon mahasiswa baru pada 
jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer 
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes 
(UTBK - SNBT) 2024. Mereka 
mulai melakukan registrasi/veri- 
fikasi fisik dan berkas pada 1-3 Juli 
2024. 

Koordinator Bidang Akademik 
Unsoed, Eko Sumanto mengatakan, 
registrasi fisik calon mahasiswabaru 
ini telah dimulai sejak dua minggu 
yang lalu. Sebelumnya, mereka 
telah melaksanakan registrasi online 
pada tanggal 19-28 Juni 2024. 

“Mahasiswa baru akan melaku- 
kan verifikasi berkas yang sudah 
diupload. Kegiatan dilaksanakan di 
Gedung Registrasi Unsoed pada 
tanggal 1-3 Juli 2024, pukul 07.30 
WIB sampai selesai,” ujarnya,Rabu 
(3/7). 

Reguler 

Menurutnya, 3.027 calon maha- 
siswa baru jalur SNBT 2024 itu ter- 
diri atas 1.952 orang dari jalur reg- 
uler dan 1.075 orang dari jalur Kartu 
Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). 
Adapun jadwal registrasi fisik pada 
hari pertama Senin 1 Juli lalu ditu- 
jukan untuk Fakultas Pertanian, 
Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomi 


Pada hari kedua, ditujukan 
untuk Fakultas Peternakan, Fakultas 
ISIP, Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Fakultas Ilmu Budaya. 
Pada hari terakhir untuk calon maha- 
siswa dari Fakultas MIPA, Fakultas 
Teknik, Fakultas Ilmu-Ilmu Kese- 
hatan, dan Fakultas Kedokteran. 

Eko menambahkan, bagi calon 
mahasiswa yang diterima pada pro- 
gram studi Kedokteran Umum, 
Kedokteran Gigi, Farmasi dan 
Keperawatan, wajib mengikuti 
psikotes yang dilaksanakan pada 
hari Selasa (2/7). 

“Psikotes ini dilaksanakan, 
untuk mengukur kemampuan dan 
kompetensi mahasiswa sesuai 
dengan bidangnya masing-masing 
dengan minat dan kepribadian- 
nya,, Äù jelasnya. 

Salah satu calon mahasiswa 
baru yang diterima program studi 
Ilmu Hukum, Herifdanova bersyu- 
kur dapat diterima di kampus 
favoritnya. 

“Saya bersyukur dan sangat 
senang dapat diterima di salah satu 
universitas yang favorit di Indonesia. 
Dengan diterimanya di FH Unsoed 
ini, saya bisa menjadi mahasiswa 
yang aktif dan berprestasi,” kata dia. 
(K35-66) 


PENYERAHAN 


REGISTRASI FISIK: Ratusan mahasiswa mengantre registrasi fisik 
di Unsoed Purwokerto, Rabu (3/7) 


Literasi, Jadikan Bangsa 
Lebih Unggul 


PURBALINGGA- 
Budayawan Ahmad Tohari me- 
nyampaikan, bangsa dengan tingkat 
literasi yang tinggi akan lebih unggul 
dari bangsa yang lain. 

Mereka akan semakin maju di 
bidang teknologi, keilmuan, sosial 
bahkan perekonomian. 

Hal itu disampaikannya saat 
talkshow dengan tema “Literasi 
Kuat, Masyarakat Bermartabat” 
sekaligus pengukuhan Pengurus 
Daerah Forum Taman Bacaan 
Masyarakat (FTBM) Kabupaten 
Purbalingga di Pendapa Dipo- 
kusumo, Purbalingga, Rabu (3/7). 

“Budaya membaca Indonesia 
masih di peringkat 60 dunia, dan 
sangatrendah. Budayaitu harus dim- 
ulai dari ramah, baru ke sekolah dan 
lingkungan, katanya. 

Sekarang,tambahnya,apakah 
masih ada ibu atau bapak yang mem- 
baca buku di rumah. 

Menurutnya kalau tidak ada, 
bagaimana anak punya keinginan 
membaca. 

Pribadi Literasi 

Penulis buku cerpen “Mata yang 
Enak Dipandang” itu menam- 
bahkan, orang tua harus menjadi 
pribadi dengan tingkat literasi 
memadai sehingga anak akan men- 
contohnya. 


Selainitu, orangtua bisa kembali 
menghidupkan tradisi mendongeng 
sebelum tidur sehingga anak punya 
imajinasi dan mengembangkannya 
melalui teks. Dongeng tidak harus 
yang klasik, tapi bisa cerita tentang 
hal yang kekinian. 

Soal datangnya era digital,orang 
tidak bisa menolaknya.Tapi bisa 
menyiasati sebagai sarana men- 
guatkan literasi mengingat bahan 
bacaan dan informasi saat ini banyak 
berbentuk digital. 

Sebelum talkshow, terlebih dulu 
digelar pengukuhan PD FTBM 
Kabupaten Purbalingga masa bakti 
2024-2029 oleh Ketua PW FTBM 
Jateng, Budi Santosa. 

Usai dilantik, Ketua FTBM 
Purbalingga, Parimin menyam- 
paikan harapannya agar kepenguru- 
san baru mampu menjalankan tugas- 
nya untuk meningkatkan budaya lit- 
erasi dan mencerdaskan masyarakat, 
khususnya di wilayah Purbalingga. 

Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekda Purbalingga, 
Mukodam mewakili Bupati Dyah 
Hayuning Pratiwi mendukung 
penuh dedikasi FTBM dalam mem- 
perkuat budaya literasi. Komitmen 
ini penting untuk mengajak masya- 
rakat agar lebih kritis dan gemar 
membaca. (H82-66) 


SM/dok 


PENGUKUHAN PENGURUS:Pengukuhan pengurus PD FTBM 
Kabupaten Purbalingga masa bakti 2024-2029 dilaksanakan di Pendapa 
Dipokusumo, Purbalingga, Rabu (3/7).(66) 


BANYUMAS | 13 


KAMIS, 4 JULI 2024 
| 


JAMI PFI 


SM/Budi Setyawan 


LIHAT PENGUMUMAN:Sejumlah orang tua calon peserta didik melihat pengumuman PPDB di SMA 5 Purwokerto, baru-baru ini. (66) 


Sistem Zonasi Dipersoalkan 


PURWOKERTO -Sistem zonasi dengan seleksi jarak 
(titik ordinat) yang diterapkan dalam penerimaan 
peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA Negeri di 
Banyumas tahun ini, dipersoalkan oleh sebagian 
orang tua calon peserta didik. 


Temuan ini berdasarkan hasil 
evaluasi yang dilakukan Cabang 
Dinas Pendidikan Wilayah X 
(Banyumas dan Cilacap) terkait 
pelaksanaan PPDB jenjang SMA 
negeri yang sudah berjalan. 

“Hasil evaluasi kami, kaitannya 
dengan jalur zonasi dengan berbagai 


kondisi lapangan yang ada, memang 
perlu dilihat (dipertimbangkan) 
kembali,” kata Kasi SMA dan SLB 
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 
X, Dwi Sucipto,Rabu (3/7). 

Dia menjelaskan, persoalan 
dalam PPDB ini disampaikan lang- 
sung oleh sebagian orang tua calon 


peserta didik ke pihak panitia. 
Disesalkan 

Sebagian dari mereka menye- 
salkan sistem zonasi yang digunakan 
adalah titik ordinat (jarak). 

Dengan adanya sistem ini,ada 
calon peserta didik yang tempat 
tinggalnya masih satu desa/kelura- 
han dengan lokasi sekolah, justru 
tidak diterima atau kalah bersaing 
dengan calon siswa lain. 

Ini karena titik koordinatnya 
lebih dekat dengan sekolah mes- 
kipun tempat tinggalnya tidak satu 
desa/kelurahan dengan lokasi seko- 
lah. 

“Jadi dalam PPDB ini memang 
ada seleksi jarak, sedangkan daya 
tampung sekolah terbatas, sehingga 
ada persaingan.Pendaftar yang titik 
koordinatnya dekat dengan sekolah 


yang akan menang,” ujar dia. 

Dwi Sucipto menilai, secara 
umum pelaksanaan PPDB berjalan 
sesuai dengan regulasi yang ada. 

Mereka juga tidak menutup 
mata, ada beberapa kekurangan, ter- 
masuk persoalan zonasi yang 
diadukan oleh sebagian masyarakat 
itu. Menurutnya, setiap regulasi yang 
dibuat, pasti akan ada pihak yang 
merasa dirugikan. 

Namun demikian, seluruh 
masukan yang disampaikan masya- 
rakat akan menjadi bahan evaluasi 
bagi panitia PPDB di provinsi. 

Dia menambahkan, hasil PPDB 
sudah diumumkan dan sekarang 
memasuki tahapan daftar ulang bagi 
calon peserta didik yang diterima dan 
berlangsung pada 3-12 Juli 2024. 
(H48-66) 


Lulus Pendidikan Nonformal 


BANJARNEGARA - 
Sebanyak 1.063 siswa yang 
mengenyam pendidikan nonformal 
melalui program kesetaraan paket A, 
B dan C di Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) dan Sanggar 
Kegiatan Belajar (SKB) di 
Kabupaten Banjarnegara menerima 
ijazah kelulusan. 

Menurut Pj Bupati 
Banjarnegara, Muhamad Masrofi, 
dengan banyaknya lulusan dari pen- 
didikan nonformal ini berarti juga 
menunjukan upaya meningkatkan 
rata-rata lama sekolah di Kabupaten 
Banjarnegara 

“Pendidikan nonformal ini 
memiliki peran penting dalam 
upaya percepatan peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) yang salah satu indikatornya 
adalah rata-rata lama sekolah,” 
katanya saat kegiatan Penyerahan 
Ijazah Pendidikan Non-Formal 
Tahun Ajaran 2023/2024 di Pendapa 
Dipayudha Adigraha, Rabu (3/7). 

Dikatakan, IPM di Kabupaten 
Banjarnegara pada tahun 2023 men- 
capai 69,14. Salah satu indikator 
IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah 
RLS). 

RLS Kabupaten Banjarnegara 
masih 6,86 tahun di tahun 2023. 
Angka tersebut sudah mengalami 
peningkatan dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. 

Namun demikian tingkat IPM 
Banjarnegara masih cukup rendah 
jika dibanding rata-rata provinsi. 

Pj Bupati Masrofi juga berpesan 
kepada masyarakat untuk meraih 
pendidikan setinggi-tingginya 
melalui program pendidikan apapun 
baik formal maupun non formal. 

Disamping itu dengan adanya 
pelayanan pendidikan non formal 
yang semakin baik, diharapkan 
kesadaran masyarakat untuk terus 
meningkatkan pendidikan semakin 
bertambah. 

“Selama hayat masih dikandung 
badan kita harus terus semangat 
menuntut ilmu untuk meningkatkan 


Upaya Tingkatkan IPM 


kompetensi diri dan mengubah karena memiliki peran strategis hidup masyarakat. 
kehidupan menjadi lebih baik,” mendorong masyarakat untuk men- Program-program seperti pela- 
tuturnya empuh pendidikan,” ujarnya tihan keterampilan menjahit, 

Kepala Dinas Pendidikan Didalam pendidikan non for- memasak, barista kopi dan pertanian 
Kepemudaan dan Olahraga mal, lanjutnya, peserta didik juga telah membantu meningkatkan 
Banjarnegara, Teguh Handoko dibekali keterampilan yang bisa penghasilan para peserta dan keluar- 
menyampaikan, total peserta didik membantu meningkatkan taraf ga mereka. (djs-66) 
yang lulus dari 
PKBM dan AR MASYARAI (IV S TN IN Mia 
SKB sejumlah L Ll 
1.063 dengan Tn 
rincian lulus NA DUF LI 
kejar paket A p FEE TPP Tsel 5 
sebanyak 143 al kaa T ar ES 

f : D Hei DI AT k AS 
orang, kejar yL S K À X yu 
paket B 351 “EN JA ü A T 
š Ym — a è 

orang dan kejar È In \HU a Je l 
paket C 569 p9 i pas 
orang. = a N 

Teguh i & 
mengutarakan, AR 
peserta didik 
dari 21 PKBN 
dan 1 SKB 
yang ada di 
Banjarnegara 
mengalami 
peningkatan 
dari tahun ke 
tahun. Pada 
2022 siswa 
yang mengiku- 
ti pendidikan 
non formal 
berjumlah SM/dok 
3.819 siswa. j 
Di tahun IJAZAH: Pj Bupati Muhamad Masrofi,menyerahkan ijazah pada lulusan 
2023 pendidikan nonformal kemarin.(66) 
meningkat 
menjadi 4.451 5, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG 

: Tm BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS 
siswa dan ae” Jl. Jend. Sudirman No.356-358, TIp.0281-636411 
PENGUMUMAN TANAH NEGARA BEKAS RECHT VAN EIGENDOM 

tahun 2024 Nomor: 20 / Peng-02.33 / HP.02 / VII / 2024 
sebanyak Berdasarkan Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun1979, telah diajukan 
6.132 siswa. permohonan hak atas tanah sebagaimana tersebut di bawah ini : 

“Ini Status Tanah Pemohon Keterangan 
menunjukan 1 (Tanah Negara bekas Recht Van 1. Bambang Wiyanto Pemohon menguasai tanah tersebu 

didikan Figendom Verpondings, No 1309 659 M2 | 2. Sriwulan Gautama Neta A s 

an erleta | Desa Kedunguter 5: : ; -Sura 'ernyataan Penguasaan 
pen Kec Banyumas. Kab Banyumas 3. Benyamin Bintang Hartadi | “sik Bidang Tanah tanggal 
non formal 12-12-2023 
idi -Surat Keterangan Desa No.594/ 
seperti di 08/XI1/2023 tanggal 12-12-2023 
PKBM atau Bahwaselama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan Purwokerto, 03 Juli 2024 
SKB tidak bisa dapatmengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Pa 
dipandang Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemberian Hak atas Tanah aA, 
tersebut diatas,maka permohonan hak atas tanahnya akan kami proses sesuai dengan peraturan 

sebelah mata perundang-undaganyangberlaku. 


14 | PANTURA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Rem Blong, Truk 
Tabrak 4 Mobil 
di Flyover Kretek 


BUMIAYU - Diduga rem blong, sebuah truk 
tronton bernopol AB-8359-VT menabrak 4 mobil 
yang sedang melaju di turunan Flyover Kretek, 
Paguyangan, Brebes. 

Kecelakaan pada Selasa (2/7) malam tersebut 
mengakibatkan dua orang luka luka. Keduanya ada- 
lah sopir dan kernet truk. 

Adapun empat mobil yang ditabrak truk masing- 
masing, mobil boks B-9371-PCL, Toyota Avanza B- 
1008-ZGZ, Suzuki Ertiga B-2243-KOH dan Toyota 
Rush E-1635-MO 

Sopir Avanza, Atman, mengatakan, seluruh ken- 
daraan yang terlibat kecelakaan sedang melaju dari 
arah selatan (Purwokerto) ke utara (Tegal). 

Saat kecelakaan terjadi, Atman mengaku sedang 
melaju pelan di turunan flyover."Posisi mobil saya 
dibelakang. Didepan ada mobil boks, Ertiga dan 
Rush," kata dia. 

Saat itulah, kata Atman, tiba tiba dari arah bela- 
kang truk melaju kencang dan menabrak kendaraan- 
nya."Truk menabrak empat kendaraan sebelum 
akhirnya terguling ke sawah selepas turunan flyover," 
ucap warga Kutoarjo yang hendak ke Jakarta itu. 
Rusak Parah 

Atman menambahkan, bodi samping kendaraan- 
nya rusak parah akibat ditabrak truk."Tya kena bodi 
samping. Alhamdulillah masih diberi keselamatan," 
ujarnya. 

Sementara itu, akibat kecelakaan tersebut, jalur 
Tegal-Purwokerto sempat tersendat. Polisi menerap- 
kan sistem buka tutup untuk mengevakuasi mobil 
yang terlibat kecelakaan. 

Kaposlantas Bumiayu, Aipda Teguh Feriyanto, 
mengatakan, penyebab kecelakaan masih dalam 
penyelidikan. 

Adapun dua orang korban luka luka adalah sopir 
mobil boks, Zaini, warga Sleman. Sedangkan satu 
korban lainnya adalah penumpang mobil Suzuki 
Ertiga, Ahya Ulumudin, warga Kaliwadas 
Bumiayu.(H51-30) 


SM/Teguh Inpras 
REM BLONG : Truk mengalami rem blong 
di Flyover Kretek, Paguyangan, 
Brebes. (30) 


y ut 


po m EN 


AYA . 


pn P EEN PEAT O OOTTE 


Ftd 


4, 
NS 


274 
T b, 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


SM/ Dwi Putro GD 


PEMBAHASAN APBD : Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, A Jafar didampingi anggotanya melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten Tegal tahun 2023, Rabu (3/6). (30) 


SLAWI - Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) di Desa Kalibakung, 
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal diusulkan berubah 
pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 
Pasalnya, pendapatan WKJ yang dikelola Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tegal hanya Rp 70 juta di tahun 2023. 


"Perkembangannya lambat, padahal 
WKJ merupakan satu-satunya di Jateng," 
kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten 
Tegal, A Jafar usai pembahasan Pertang- 
gungjawaban Pelaksanaan APBD Ka- 
bupaten Tegal tahun 2023, Rabu (3/6). 


Politisi PKB itu mengaku perkembangan 
WKJ dinilai sangat lambat. Padahal, WKJ 
sudah berdiri sejak 2012 dengan spot APBD 
Kabupaten Tegal tahun 2023 sekitar Rp 200 
juta. Anggaran itu digunakan untuk operasio- 
nal dan pengembangan WKJ. 


"Tapi, hasilnya hanya Rp 70 juta 
setahun. Makanya, pengelolaannya harus 
dirubah menjadi BLUD," ujarnya. 

Dijelaskan, WKJ dinilai berpotensi 
untuk dikembangkan, karena WKJ hanya 
satu-satunya di Jateng, dan di Indonesia 
hanya ada 2 lokasi. Wisata ini tidak hanya 
menawarkan untuk rekreasi, tapi juga 
melayani pengobatan dengan obat bahan 
jamu. Pelayanan kesehatan di WKJ 
Kalibakung sama seperti puskesmas. 

"Padahal, WKJ beda dengan layanan 
kesehatan lainnya. Obat-obatan yang 
diberikan menggunakan bahan baku jamu 
tradisional yang sudah teruji secara klinis," 
terangnya. 


WKJ Kalibakung Diusulkan Jadi BLUD 


Seperti diketahui, WKJ Kalibakung 
mengelola sekaligus mengolah 280 jenis 
tanaman obat yang diberi label nama dan 
manfaat. Tanaman obat tersebut terhampar 
luas serta tertata baik di kawasan WKJ 
Kalibakung. WKJ Kalibakung sendiri 
dibangun membutuhkan waktu 4 tahun 
dimulai tahun 2012-2015 dengan pem- 
biayaan dari APBD dan dukungan APBN. 

Pada tahun 2015 seluruh kegiatan 
pelayanan kesehatan tradisional dan Spa pin- 
dah ke Gedung baru 2 lantai tersebut, sedang- 
kan gedung lama didepan akan menjadi 
Museum Kesehatan Tradisional.Luas lahan 
WKI sekitar 3,2 hektare, dan 1,5 hektare 
tanaman obat. (H64-30) 


Hasil Uji Lab, Candi Bata dari Abad 7 Pemkot Siapkan Mental Anak Menuju Indonesia Emas 2045 


BATANG - Langkah Penjabat (Pj) Bupati 
Batang Lani Dwi Rejeki dalam melindungi 
temuan Candi Bata di lokasi Kawasan Industri 
Terpadu Batang (KITB), diapresiasi Ketua 
Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra 
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dr Herry 
Jagaswara MA. Hasil uji coba lab di New 
Zaeland dan Amerika menunjukkan Candi Bata 
itu dari Abad Ke-7. 

"Kami mengpresiasi apresiasi Bupati dan 
jajaran Pemkab Batang dalam melindungi 
temuan Candi Bata, karena termasuk dalam 
cagar budaya yang dilindungi.Akan ada cara 
untuk memastikan keberlanjutan kegiatan 
industri sekaligus melindungi struktur bangunan 
candi," ujar Herry Jagaswara usai melakukan 
audiensi dengan Pj Bupati Lani Dwi Rejeki, di 
Ruang Dahlia, Selasa (2/7) sore 

Dia menuturkan Balai Pelestarian Kebu- 
dayaan (BPK) dan Museum Cagar Budaya 
(MCB) mendukung upaya pelestarian itu sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Tugas dan fungsi BRIN melakukanrisetdan 
kajian atas temuan candi. Pekerjaan itu memer- 
lukan waktu dan hati-hati. 

"Penentuan apakah temuan struktur adalah 
candi atau bukan memerlukan uji coba yang 
teliti. Hasil uji coba lab di Selandia Baru dan 
Amerika menunjukkan Candi Bata itu berasal 
dari abad ke-7," tandasnya. 

Publikasi 

Henry menegaskan pentingnya publikasi 

dalam jurnal yang bereputasi. Peneliti harus 


yakin dengan temuannya sebelum menyebutnya 
sebagai struktur bangunan candi. "Maka harus 
ada kerja sama dengan Pemkab Batang melalui 
mekanisme nota kesepahaman sinergis antara 
BRIN dan pemerintah setempat. Dengan demi- 
kian, perlindungan terhadap Candi Bata dapat 
berjalan efektif dan berkelanjutan,"tuturnya. 

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyata- 
kan, penelitian awal situs Candi Batang di Desa 
Sawangan dan Sidorejo, Kecamatan Gringsing, 
telah dilakukan oleh BRIN. Selanjutnya, akan 
ada koordinasi dan komunikasi antara Pemda, 
desa, KITB, dan PTPN. 

"Lokasi situs candi memang berada di KITB, 
masuk wilayah PTPN. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait. Penetapan situs sebagai cagar budaya 
juga akan melibatkan kementerian terkait karena 
ini termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Pengamanan lokasi juga menjadi perhatian. 
Rencananya, akan dibangun papan penand situs 
budaya di lokasi. Terkait dengan debit air di area 
cagar budaya Balai Kambang yang satu area 
dengan Candi Batang, juga akan ada kajian lebih 
lanjut. DPUPR akan mengakaji apakah, debit 
airnya berkurang atau tidak . 

"Harus ada kerjasama yang melibatkan 
KITB, Pemdes, masyarakat serta pihak terkait. 
Karena luas situs candi diperkirakan mencapai 
20 hektar dan akan dikomunikasikan dengan 
KITB. Lokasi situs candi di PSN akan diajukan 
dikeluarkan dari KITB melalui koordinasi 
dengan PTPN," tutur Pj Bupati. (ar-30) 


TEGAL - Menyiapkan 
mental anak-anak sebagai 
generasi penerus bangsa, men- 
jadi salah satu fokus sum- 
bangsih Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Be- 
rencana, Pemberdayaan Pe- 
rempuan dan Perlindungan 
Anak (DPPKBP2PA) Kota 
Tegal, dalam menyongsong 
Indonesia Emas 2045. 

Kepala DPPKBP2PA Ko- 
ta Tegal, Rofigoh, Rabu (3/7) 
mengatakan, anak-anak meru- 
pakan generasi penerus yang 
perlu didukung dan dilindungi 
dengan segenap upaya. Ke- 
sehatan mental anak, berperan 
vital dalam membentuk karak- 
ter dan potensi mereka. 

Tantangan yang dihadapi 
saat ini, tidak sedikit anak-anak 
di Kota Tegal, yang kurang per- 
caya diri dalam menyampai- 
kan gagasan di berbagai forum, 
termasuk perencanaan pemba- 
ngunan Kota Tegal. 

"Kami menggagas Tim 
Gerakan Pembedayaan Forum 
Anak Tegal Bahari (Gardan 
Fantri) yang terdiri dari bebera- 
pa OPD, psikolog dan guru BK 
maupun agama. Mereka akan 
memberikan pendampingan, 
agar anak-anak bisa tampil all 
out dalam setiap forum, khu- 
susnya terkait pembangunan di 
Kota Tegal," tutur Rofigoh, dis- 


form Strength and Difficulties 
Ouestionnaire (SDO) di Ruang 
Tubektomi, Kantor DPP- 
KBP2PA setempat. 

Bahkan, tim tersebut men- 
dapat dukungan dari Pj Wali 
Kota Tegal, Dadang Somantri, 
melalui Surat Edaran Nomor 
400.2.4/ 001 tentang Pem- 
berdayaan Kesehatan Mental 
Anak oleh Tim Gardan Fantri 
dan Sekda Kota Tegal, Agus 
Dwi Sulistyantono, yang 
memberikan surat keputusan 
(SK). 

Tim Gardan Fantri, nanti- 
nya akan mengoreksi form 
SDO yang telah diisi anak- 
anak dari Forum Fantri, dengan 
usia 11-18 tahun (SMP dan 
SMA) dan memberi pendam- 
pingan bagi anak-anak yang 
memiliki hasil border line. 

"Sebagai orang tua, pendi- 
dik dan pemangku kepenting- 
an, kita bertanggung jawab 
untuk memahami dan men- 
dukung kesehatan mental 
anak. Dengan begitu, mereka 
dapat tumbuh menjadi pribadi 
yang baik, berinvestasi dalam 
menyongsong masa depan 
yang lebih baik," jelasnya. 
SDM Berkualitas 

Psikolog Klinis RSUD 
Kardinah Kota Tegal, Anna 
Dani Andrianti menge- 
mukakan, kesehatan mental 


bangun SDM berkualitas 
dalam mewujudkan Indonesia 
Emas 2045. 

Menurut Anna, mengukur 
dan mendeteksi gangguan 
mental pada anak, perlu dilaku- 
kan sedini mungkin, sehingga 
ketika ditemukan gangguan 
mental dapat diberikan peng- 
obatan dan pemulihan. 

"Pendampingan guru BK 
dan Agama di sekolah, penting 
untuk kesehatan mental anak 
didik. Tidak hanya akademik 
yang didapat, tetapi dengan 


pendampingan ini diharapkan 
bisa membentuk attitide atau 
kepribadian peserta didik," 
tegasnya. 

Guru BK MTs Negeri 
Kota Tegal, Yusnita menyam- 
but baik dan menyebut bahwa 
program Gardan Fantri, sangat 
tepat digaungkan saat ini. 
Sebab, pendampingan indi- 
vidu kepada anak-anak dapat 
membuat anak semakin per- 
caya diri dan mau tampil berani 
menyampaikan ide atau 
gagasan. (hk1-30) 


'SM/M Haikal Adithya 
FGD PENGISIAN SDQ : DPPKBP2PA Kota Tegal, 
menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengisian 
form Strength and Difficulties @uestionnaire (SDA) di 
Ruang Tubektomi, Rabu (3/7). (30) 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. J Trust ang Indonesia akan melakukan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Tegal, melaluijasa pra lelang PT. Kompas lusa Properti dengan penawaran Secara a tertulis tanpa kehadiran peserta 
Jang WA aya Seng eretternadap aset del 

NANDA, Tiga (3) bidang asah dan Ata sesuatu yang ada j EERS ea satu 
No.00633 “ SHM Ni HI 


ela kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) pengisian 


yang dibidik DPPKBP2PA 
dianggap penting untuk mem- 


m' Keseluruhan An. A a eE na Tan Kep di Desa 
Kaligangsa Kulon, Kec. Brebes, Ph Brebes, Propinsi Jawa Tengal 
GALI 


KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL ah 
IMIT Rp. 2.324.460.000,- SETORAN JAMINAN Rp. 464.892.000,- 


Ka 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN 


“ny 
NSI JAWA TENGAH PELAKSANAAN LELAI 


PROVI 
Jalan Wiro A No. 17 A Wiradesa Telp./ Fax. (0285) 4417189 Wiradesa, Kab. Pekalongan email : bpn kabpekalongan@yahoo.co.id 


Cara penawaran : Penawaran Terbuka ( Open Bidding ) 

: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id 

: Kamis, 18 Juli 2024 

$ serak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 

à 30 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB) 

~ Kanoi Pelayanan rorya Negara dan Lelang Tegal 
Jalan KS Tubun No. 12, Kot: 


PENGUMUMAN 


Batasakhir waktu Penawaran 
Tempat Lelang 


(Tentang Sertipikat Hilang) 
No. 224 / Peng-33.26.HP.02 / VI / 2024 
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2 


Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : 


Pelunasan hargalelan : Paling lambat 5 (lima) hari ma CAN pelaksanaan lelani 
Waktu dan tempat melihat objek lelang : Pada lokasi objek lelang sejak tanggal pengumuman lelang ini terbit 
sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang: 


Informasi lebih lanjut hubungi PT. Kompa: s Jaya Properti No. Telp 024-35314007, 082136267172, 082221125424 


Nol Nama / Alamat jln lus Seiph Seiph] Terdaftar | Tanggal Tn ERA Syarat Lang” Jalan KS Tubun No 12 Kota Tegal 0283-324986 
Pemohon PN [ma feath] astama | panan [En oiana [È a Benatan eraen peroane aeea eas area, eagan presta ean matt anlaa 
7 CHON JUANDA SH, MH, ATA +520 m21 503m2 ISAPEKUDIN 05-11-1984 £ an ppan BRANA) TRA ca Pang Au lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan panduan 
Selaku kuasa dari 0. . Wiroditan 2. 


Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan 
NP! lan nomor Sie tabungan atas nama diri sendiri. Kalau atas nama 
P P dan nomor rkoming tabungan perusahaan 


Kel.Purwoyoso Kec. Ngaliyan c. Bojong 

Kota Semarang d. Pekalongan 
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, Pekalongan, 28 Juni 2024 

bagi yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
kami dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat. KABUPATEIEĘ LONGAN 
ika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada sanggahan terhadap ki A) 

permohonan pengganti Sertipikat tersebut di atas, maka Sertipikat 
pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan 
Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. 


beserta akta pendirian perusahaan dan surat kuasa dari au perusahaan ter: 
3. Besarnya uang jaminan lelang yang disetor ke rekening KPKNL melalui fasilitas ‘VA (Virtual Account) harus 
sama (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih) dengan besarnya uang jaminan yang tersebut pada 
gumuman lelang dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum 
pelaksanaan lelang 
4. Segalabiayayang timbul akibat mekanisme perbankan ' menjadi beban peserta lelang, 
5. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (kondisi "as is”). 


SM/Arif Suryoto 
TINJAU LOKASI : Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki (lima dari kanan) didampingi Camat 
Gringsing Adi Baskoro dan forkompimca serta dari BRIN saat meninjau situs Candi Batang, 
di Desa Sawangan, Gringsing yang masuk KITB yang merupakan PSN. (30) 


6. Pemenang lelang harus melunasi pokok lelang ditambah bea lelang tidak bergerak sebesar 2% dari pokok 
lelang paling lambat 5 hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi maka 
pembeli dinyatakan wanpresatasi dan uang lala akan disetor ke kas negara sebagai pendapatan jasa 


IMAWAN ABD UR, S.T., M.Si. lainnya. gal, 4 Juli 2024 
NIP. 19680907 198903 1 005 PT. Kompas Jaya Properti PT. J nan Meios Indonesia 


KPKNL Tegal 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


AP EMN 


yg 


i 


A 7 | - 
Ur Gear ma TA 


SM/Abdul Muiz 


AIR BERSIH : Sejumlah warga mengambil air di Sumur Kunting di Kelurahan Jetis, Rabu (3/7). Warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih saat 
musim kemarau. (30) 


196 Desa Berpotensi Kekeringan 


Disiapkan Bantuan Air Bersih 500 Tangki 
BLORA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 


(BPBD) Blora menyiapkan bantuan air bersih sebanyak 
500 tangki (satu tangki 5.000 liter). 


Bantuan tersebut akan didis- 
tribusikan ke desa-desa yang mengalami 
kekeringan dan masyarakatnya kesuli- 
tan mendapatkan air bersih di musim 
kemarau tahun ini. 

Kepala Pelaksana BPBD Blora 
Mulyowati mengemukakan, pihaknya 
sudah melayangkan surat kepada setiap 
kecamatan untuk melakukan pemetaan 
dan melaporkan data potensi kekeringan 
di wilayahnya masing-masing. 
Hasilnya, sebanyak 196 dari 271 desa di 
Kabupaten Blora berpotensi terdampak 


kekeringan. “ Jumlahnya meningkat 
dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 
sebanyak 185 desa. Hal itu karena 
musim kemarau tahun ini diprediksi 
lebih lama,” ujar Mulyowati, Rabu (3/7). 

Dia mengungkapkan, berdasarkan 
prakiraan Badan Meteorologi Kli- 
matologi Geofisika (BMKG), musim 
kemarau mulai terasa dampaknya pada 
bulan Juli ini. Musim kemarau dipredik- 
si akan berlangsung hingga Oktober. 
“Kami lakukan sejumlah langkah anti- 
sipasi terjadinyabencanakekeringan ini. 


Mulai dari distribusi bantuan air bersih 
ke desa-desa, pemanfaatan air embung 
dan waduk oleh masyarakat desa sekitar 
hingga usulan bantuan pembuatan 
sumur bor kepada instansi di pemerintah 
pusat,” kata Mulyowati. 

Lebih lanjut Mulyowati menje- 
laskan, jumlah bantuan air bersih yang 
disiapkan tahun ini mencapai 500 tang- 
ki. Menurutnya, di awal bulan ini sudah 
ada 20 desa yang mengajukan bantuan 
air bersih. Pendistribusian bantuan 
menunggu proses administrasi selesai. 
Diperkirakan jumlah tersebut akan 
bertambah pada pekan-pekan berikut- 
nya. “Nanti kalau bantuan tidak cukup, 
kami akan ajukan tambahan anggaran,” 
tandas mantan kepala bagian humas dan 
protokoler Setda Blora ini. 
Dikoordinasikan 

BPBD Blorajugamembukakesem- 


patan bagi perusahaan atau badan usaha 
ataupun pihak lain turut serta mem- 
berikan bantuan air bersih kepada 
masyarakat yang mengalami kek- 
eringan. Penyaluran bantuan air bersih 
hendaknya dikoordinasikan dengan 
BPBD agar bantuan air bersih lebih mer- 
ata. 

Salah seorang warga Desa Tutup, 
Kecamatan Tunjungan, Hariyanto, 
menuturkan, sejak memasuki bulan 
Juni, sebagian warga di desanya 
sudah mulai kesulitan mendapatkan 
air bersih. Menurutnya, hujan yang 
masih sempat turun, tidak banyak 
berdampak pada ketersediaan air 
bersih di sumur warga. “ Kini bebe- 
rapa sumur mulai mengering. 
Kalaupun ada airnya, biasanya 
hanya cukup untuk satu kali pemaka- 
ian,” ujarnya. (H18-30) 


Seribuan Anak Tidak Sekolah 


REMBANG - Selama rentang 
waktu 2021 hingga 2024, jumlah anak 
tidak sekolah (ATS) di Kabupaten 
Rembang mencapai seribuan anak. 
Dari jumlah itu, hanya ratusan anak 
yang berhasil dikembalikan ke sekolah 
ataupun Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM). 


Kepala Badan Perencanaan Pem- 
bangunan Daerah (Bappeda) Kabu- 
paten Rembang, Afan Martadi menga- 
takan selama empat tahun ini, jumlah 
ATS di Kabupaten Rembang mencapai 
1.655 anak. Dari jumlah itu, 405 anak 
bisa kembali sekolah. ° Yang bisa kem- 
bali ke sekolah mencapai 43 persen. 


SM/Mulyanto Ari Wibowo 
IKUTI PENGAJIAN: Siswa-siswi MTs Negeri I Rembang tengah 
mengikuti pengajian di lingkungan sekolah baru-baru ini. (30) 


Kecanduan Judi Online 


KUDUS - Ratusan wanita di Kudus 
mengajukan gugat cerai suaminya ke 
kantor Pengadilan Agama Kabupaten 
Kudus. Faktor utamanya karena malas 
dan tidak bekerja, sebagian lainnya 
karena suami kecanduan judi online. 

Panitera Muda Pengadilan Agama 
Kabupaten Kudus, Kholil melaporkan 
data per Januari sampai 3 Jui 2024, 
sudah ada 500 istri yang melayangkan 
gugat cerai. “Faktorpenyebabnyaterbe- 
sar adalah perselisihan dan perteng- 
karan terus-menerus yang diawali oleh 
permasalahan ekonomi,” kata Kholil 
saat ditemui di kantornya. 

Ia mendata, sebanyak 376 kasus 
gugat cerai yang diajukan disebabkan 
karena pertengkaran terus menerus. 
Sementara faktor lainnya di antaranya 
karena kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT), suami yang malas dan tidak 
bekerja, atau suami kurang dalam mem- 
berikan nafkah ke istrinya. 

“Ada juga karena meninggalkan 
salah satu pihak, ini terjadi di pihak laki- 
laki maupun perempuan,” kata Kholil. 

Kholil menambahkan, bahwa 


tahun ini gugat cerai yang diajukan 
karena suami kecanduan judi online 
lebih meningkat daripada tahun 
sebelumnya. Per bulan, kata dia, ada 
sekitar 10 kasus perceraian yang ditan- 
gani disebabkan judi online. “Rata-rata 
perbulan sekitar 6-10 kasus, terkadang 
saksi yang menjelaskan penyebabnya 
itu,” ucapnya. 

Menurut Kholil, meningkatnya 
kasus perceraian yang disebabkan oleh 
judi online ini lantaran suami malas 
bekerja. “Sebab terdesak ekonomi, 
kemudian tergiur dengan hasil yang 
didapatkan dari judi online. Akhirnya 
kecanduan sampai pinjam hutang,” 
terangnya. 

Kholil menyontohkan, banyaknya 
suami yang kecanduan judi online 
sehingga rela menjual rumahnya atau 
barang berharga milik keluarga. 

“Termasuk motor digadaikan, 
bahkan uanguntuk anak lahiran diambil 
suaminya untuk judi online,” tambah- 
nya. 

Rata-rata, kasus gugat cerai yang 
disebabkan judi online ini berada di usia 


Sedangkan sisanya masih diupayakan 
oleh tim Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 
Tahun (Gaspol 12,Red). Tim i tim 
Gaspol12 Kabupaten Rembang sudah 
berupaya maksimal baik dari sisi data, 
pendekatan, maupun edukasi ke masya- 
rakat dan keluarga untuk mengemba- 
likan ATS kembali sekolah,” jelas dia. 
Dia mengatakan khusus triwulan 
kedua tahun 2024, pihaknya mengem- 
balikan 105 anak ATS di empat keca- 
matan yaitu Bulu, Sedan, Kaliori, dan 
Sale untuk sekolah. Dia menyebut di 
empat kecamatan itu ATS mencapai 
364 anak tidak sekolah (ATS). Total 
anak yang sekolah usia 7-18 tahun di 
empat kecamatan itu mencapai 17.539 
anak. “105 anak sudah kembali seko- 
lah. Namun, 156 anak memilih untuk 
tidak kembali ke sekolah karena berba- 
gai alasan. Sedangkan 103 anak lainnya 
masih menjadi fokus utama BAPPE- 
DA Rembang, karena belum mem- 
berikan konfirmasi apakah merekaakan 
kembali ke sekolah atau tidak,” kata dia. 
Sesuai timeline, dia mengatakan 
bulan Juni dan Juli adalah waktu proses 
pengembalian atau pendaftaran ATS ke 
sekolah. “Bagi ATS yang kembali ke 


500 Istri Gugat Cerai Suam 


pernikahan yang sudah cukup lama. 
“Biasanya usia pernikahan di perte- 
ngahan, yang mengajukan antara usia 
40-45 tahunan,” timpalnya. 
Oleh karena itu, kasus-kasus 
perceraian yang terjadi, kata Kholil, 
dapat menjadi pertimbangan bagi 


sekolah sudah dihubungkan dengan 
pihak sekolah atau PKBM,” terang dia. 
Bantuan Pemkab 

Afan mengatakan Pemkab 
Rembang dan tim Gaspol 12 mengu- 
payakan berbagai insentif bagi ATS 
yang terkendala faktor ekonomi. 
Diantaranya memberikan biaya person- 
al pendidikan melalui APBD. “Selain 
itu, beberapa desa juga bergerak meng- 
anggarkan bantuan sosial bagi ATS 
yang kembali ke sekolah,” jelas dia. 

Meski sudah ada insentif, dia meng- 
aku ada beberapa kendala dalam pena- 
nganan ATS di tahun 2024 ini. Yaitu ter- 
batasnya jumlah sekolah luar biasa 
(SLB) untuk ATS disabilitas, desa yang 
belum menyelesaikan pendataan ATS 
serta kebutuhan strategi dan analisis 
yang lebih mendalam untuk ATS yang 
enggan kembali ke sekolah. 

“Desa yang belum menyelesaikan 
pendataan ATS ini banyak terkait 
dengan disabilitas. Contohnya, ketika 
kami mendata atau memperbarui data, 
ada ketertutupan oleh difabel. Strategi 
kami adalah melibatkan anak-anak difa- 
bel untuk ikut mengintervensi,” tegas 
dia. (H19-30) 


masyarakat supaya dapat menjalani 
kehidupan rumah tangga yang lebih 
baik dan adil. 

“Harus didasari dengan persiapan 
yang matang baik segi kemandirian 
ekonomi, mental dan karakter,” pesan- 
nya. (sim-30) 


SM/HASYIM ASNAWI 
BERI KETERANGAN : Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten 
Kudus, Kholil saat menjelaskan terkait kasus perceraian yang ditangani 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Rabu (3/7). (30) 


MURIA | 15 


KAMIS, 4 JULI 2024 


KK Palsu, Disdukcapil 
Siap Buka Aplikasi 


PATI - Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil) akhirnya buka suara terkait dugaan penggu- 
naan kartu keluarga (KK) dalam penerimaan peserta didik 
baru (PPDB). Mereka menyebut siap membuka sistem untuk 
memverifikasi dokumen yang diduga telah dimanipulasi. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Pati, Sutikno 
Edy mengatakan terkait dugaan KK palsu itu harus dicek 
kebenarannya. Terutama dalam melihat dugaan manipulasi 
yang dilakukan. 

“Kami bisa cek melalui sistem informasi administrasi 
kependudukan (SIAK),” tegasnya. 

Dia memastikan dalam dokumen memakai barcode yang 
masuk dalam SIAK dan terpusat di Dirjen Dukcapil. 
Sehingga tentunya hal itu tidak bisa dimanipulasi. 

“Namun untuk KK memang bisa dikirim dalam bentuk 
pdf. Sehingga jika pdf itu yang diedit siapapun tentu tidak 
tahu. Harus ditelusuri,”ujarnya. 

Diapun membuka diri jika memang ada yang ingin mela- 
porkan dan dilengkapi dengan bukti. Sutikno menyebut siap 
menelusurinya dan disaksikan bersama-sama. Termasuk oleh 
cabang dinas wilayah 3 provinsi Jawa Tengah. 

“Nanti akan dilihat si A penduduk mana si B penduduk 
mana. Secara sistem kami pastikan tidak bisa dimanipupasi. 
Kalau ada rumor harus dibuktikan karena ada aturan main- 
nya, tegasnya. 

Terkait hal itu Sutikno juga berharap agar masyarakat 
dapat menggunakan dokumen kependudukan dengan baik. 
Sehingga tujuan dari zonasi bisa terpenuhi. (dwa-30) 


5 
am Ala 


SM/Beni Dewa 
BERI KETERANGAN : Pelaksana tugas (Plt) Kepala 
Disdukcapil Pati, Sutikno Edy saat memberi keteran- 
gan kepada awak media. (30) 


PENGUMUMAN 


(Tentang Sertipikat Hilang) 
No. 13 /Peng-33.18.HP.02.02/VII/2024 
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang 
berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa: 
Hak Atas Tanah,| 
Jenis dan 


Letak Tanah 
a. Desa / Kel 
b. Kecamatan 
03-11-2003 i Glonggong 
b. Jakenan 


Terdaftar 
Atas Nama 


Tanggal 
Pembukuan 


a. Nama Pemohon 
b. Alamat 


SUGIARTO 
Desa Glonggong 


Kec. Jakenan Kab. Pati 
MATURI 


Desa Karangwono 
Kec. Tambakromo Kab. Pati 


PARMI 
Desa Sukoagung 


Kec. Batangan Kab. Pati 


WAWI 
Desa Raci 


Kec. Batangan Kab. Pati 
NGADIMIN 
Desa Glonggong 
Kec. Jakenan Kab. Pati 


SUPRIYANTO 

Desa Raci 

Kec. Batangan Kab. Pati 
AMAL 


NIB 
Nomor Hak 

HM.00987 Jooeol LUWARTI 
L531 M° 


HM.00281 [w8] MATURI 
L.1.694 M] BIN SARWI 


08-12-1999] a. Karangwono 
b. Tambakromo 


PARMI BINTI (06-06-1983) a. Sukoagung 


M03 | BJoJomaDu b. Batangan 


L543 M2 


HM.01014| - | WAWI JUPRI 115:05-2002la. 
1.585 M? KUNARSO 


wol DARMI amila. 
Ee Binh WARTO ' 


HM.00337| - (SUWARNI 03-01-1990] a. 
L470 M? BINTI DAMIN 


HM.00259| - 

Desa Tluwuk 1.860 M 
Kec. Wedarijaksa Kab. Pati 
JOKO SETIYONO |#v.00166| - 
Desa Wangunrejo 15.840 
ML Margorejo Kab. Pati 

USYAROFAH HM.03162/074 SUPODO (2508-2011 |a. Wangunrejo 
Mu ndoharum L7017M b. Margorejo 
JOKO YUWONO HM.0025610121J OKO 
Kel.Pondok Kacang Timur L2014 y| YUWONO 
Kec. Pondok Aren 
Kota Tangerang Selatan 


MARYONO mM8| - IPARGU 
Desa Sriwedari u| [BIN JARI 
SUYARMIN HM.008550771.SUYARMIN | 
Desa Kropak Lgl  12.SUGIYARTI 


Kec. Winong Kab. Pati 


UYARMIN Fr SUYARMIN 111 
Sl Kropak 4MI- (2.SUGIYARTI 
Kab. pati 


Kec. Winon 
SUYARMIN j:woos73w/SUYARMIN /25092018Ja. 
Desa Kropak L.1.929 M| 
Kec. Aru “3 Pati 

DJA HM.00859| . 
Desa pia M L.1.410 MJ 
Kec. Margorejo Kab. Pati 
SUWARDI HM.00626| - 
Desa Gabus 1.345 M° 
Kec. Gabus Kab. Pati 

TUTIK HANDAYANI (HM.00444/0162177UTIK HANDAYANI 10-12-1999 x Erelid 
Desa Kedalingan L.490 M . Tambakromo! 
Kec. Tambakromo Kab. Pati BT NGARJO 
SAPON HM.01949 NISA PON 08-11-2021 |a. Tanjunganor 
Desa Sunggingwarno |1402 M° b. Gabus 


Kec. Gabus Kab. Pati 
KA HM.01715| - KARNI BINTI. (01-08-197. Gembon 
TEMON | 


Desa Gembong LAA8OM 
Kec. Gembong Kab. Pati 
KARNI - IKARNI BINTI (1808-4997|a, Gembong 
Desa Gembong L540M | |JOYO KERTO b. Gembong 
Kec. Gembong Kab. Pati TEMON f 

28-12-1985 Seng 


PUKHADI BIN /16-09:1982|a. Tluwuk 
HAJI NGARJO b. Wedarijaksal 


SUPARLAN |09-05-1990/a. Wangunrejo 


b. Margorejo 


4220081 a. Medani 


JARMI ISTERI/'8292 
KARJONO 


SUWARDI 21999212. Gabus 
BIN WAGE b. Gabus 


MUJIBUR ROKMAN |HM.00542| . 

Desa Sidomukti L.4.182 MÌ KASMIN „Jaken 
Kec. Jaken Kab. Pati 

ST. LESTARI |HM.00225| - WADI 
Desa Tegalarum L2122M b.Jaken 
Kec. Jaken Kab. Pati 

ANIK DWI LESTARIIHV.00458| . IHARTIMAH |1804-987|a. Tambaharja 
Desa Tambaharjo L3660M| IBINTI WARDI b. Pati 
Kec. Pati Kab. Pati ISTERI KASDI 
SUWONDO HM. 00599 ot SUWONDO (28-10-199g|a. Karangkonang 
Desa Tanggel L569M1 |BIN SULI b. Winong 


Kec. Winong Kab. Pati 
RASMIN - INGASIDIN /2-0219%4]a. Tanjungsekar 
WARSO b. Pucakwangi 


Desa Kampung Pelita 
DARSI BINTI 07-11-2002 |a. Sendangrejo 
DJASMO b. Tayu 


18-12-1985/ a.Mojoluhur 


Kec. Lubuk Baja Kota Batam 
DARSI 


Desa Keboromo 
Kec. Tayu Kab. Pati 


Dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka 
yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada 
kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. 

Jika setelah 30 ( tiga puluh ) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan 
penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan 
diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan 
hilang tidak berlaku lagi. Pati, 3 Juli 2024 


KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI 


ttd 
JAKA PRAMONO, S.P.,M.M 
NIP. 196804101995031003 


HM.00756 | - 
L.1.080 M 


16 | SOLO 


KAMIS, 4 JULI 2024 


SM/dok 
KEGIATAN DI PAPUA : Mahasiswa UMS Surakarta mengikuti salah satu kegiatan dalam Program 
Pelatihan Nasional Pancasila di Tanah Papua. (48) 


UMS Gelar Program Pelatihan 
Nasional Pancasila di Papua 


SOLO - Pusat Studi Budaya 
dan Perubahan Sosial (PSBPS) 
Universitas Muhammadiyah Su- 
rakarta (UMS) melanjutkan misi 
nasional dengan menggelar Pro- 
gram Pelatihan Nasional "Pancasila 
sebagai Laku” di Universitas Pen- 
didikan Muhammadiyah Sorong 
(Unimuda) pada 25-27 Juni 20244 

Direktur Eksekutif PSBPS 
UMS, Yayah Khisbiyah menge- 
mukakan, program tersebut meru- 
pakan bagian dari rangkaian kegiat- 
an untuk membumikan Pancasila di 
berbagai wilayah Indonesia. 

Kegiatan serupa sebelumnya 
telah diselenggarakan di sejumlah 
kampus seperti halnya Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, Univer- 
sitas Muhammadiyah Kalimantan 
Timur, Universitas Jambi, Univer- 
sitas Muhammadiyah Surabaya, 
dan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dalam kunjungan pra- 
acara, tim PSBPS UMS disambut 
Rektor Unimuda Sorong, Dr Rus- 
tamadji MSi. 

Ia menekankan pentingnya 
keterlibatan suku asli Papua dalam 
kegiatan akademik, khususnya 
melalui mata kuliah Al-Islam dan 


Kemuhammadiyahan yang inklusif 
bagi mahasiswa Kristen dengan 
melibatkan pendeta sebagai dosen 
praktisi. 

”Warga Papua hadir di bumi 
Papua sebagai wujud kecintaan 
umat Kristiani yang dibesarkan dari 
sekolah dan kampus Muhamma- 
diyah, merasakan ketulusan dan 
cinta kasih dari Keluarga Persya- 
rikatan Muhammadiyah tanpa ada 
paksaan untuk berpindah keyakin- 
an. Pancasila sebagai laku sudah 
menjadi bagian dari jatidiri Uni- 
muda,” papar Dr Rustamadji. 
Memiliki Kompetensi 

Ia menyampaikan, pihaknya 
sangat menghargai kesempatan 
untuk menjalin kemitraan dalam 
program ini. Pelatihan ini adalah 
langkah awal yang strategis untuk 
membangun sinergi berkelanjutan 
dalam penerapan nilai-nilai Pan- 
casila di seluruh Indonesia. 

Sekretaris Rektor Unimuda 
Sorong, Dr Nursalim menyambut 
baik kolaborasi ini. "Terima kasih 
kami sampaikan kepada PSBPS 
UMS yang telah memilih kami se- 
bagai mitra dalam pelaksanaan pro- 
gram pelatihan nasional Pancasila 


sebagai laku di tanah Papua. Peserta 
yang hadir lebih dari 10 kampus 
mitra diharapkan dapat menjadi 
mercusuar peradaban di perguruan 
tinggi naungan LLDIKTI Wilayah 
XIV dan kampus masing-masing,” 
ungkap Nursalim. 

Orientasi awal kegiatan disam- 
paikan oleh Dr M Thoyibi yang 
menyoroti pentingnya standardisasi 
dosen mata kuliah Pancasila dalam 
pengembangan profesionalitasnya. 
”Standardisasi ini penting untuk 
memastikan bahwa dosen memiliki 
kompetensi yang diperlukan untuk 
mengajar Pendidikan Pancasila 
secara efektif dan relevan, sehingga 
dapat memberikan pengaruh positif 
terhadap karakter dan wawasan 
mahasiswa.” 

Beberapa temuan PSBPS 
menunjukkan, lanjut Thoyibi, pem- 
belajaran Pendidikan Pancasila 
masih berorientasi pada tekstual dan 
hafalan serta belum menyentuh 
aspek afeksi. Melalui pelatihan ini, 
diharapkan dapat meningkatkan 
wawasan dosen dalam penggunaan 
metode pembelajaran yang lebih 
interaktif dan kreatif,” ujarnya. 
(G18-48) 


SOSIALISASI WAJIB LAPOR: 
Kepala Disperinkop dan 
UKM Kabupaten Kudus, 
Rini Kartika Hadi saat 
memberikan sosialisasi 
SE Bupati terkait Wajib 
Lapor Lowongan Kerja 
dan Penempatan (WLPP) 
Tenaga Kerja. 


— Tekan Angka | Pengangguran, Pemkab K Kudus Wajibkan ) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Jalan Jogja-Solo 


KLATEN - Kecelakaan 
terjadi di Jalan 
Jogja-Solo, tepatnya 
di Dukuh Karangwuni, 
Desa Dlimas, 
Kecamatan Ceper, 
Klaten, Rabu (3/7) 
sekitar pukul 16.00. 


Kecelakaan melibatkan truk 
pengangkut tebu AB-9401-CE, 
dengan sepeda motor Yamaha 
Vega AD-4864-L yang dikendarai 
Juwari (56) warga Dukuh Kemiri, 
Desa Candirejo, Kecamatan 
Ngawen, Klaten. Truk yang dike- 
mudikan Amin Kurniawan warga 
Bantul melaju dari arah Solo 
(utara), sedangkan sepeda motor 
Vega AD-4864-L melaju dari arah 
Pom Bensin Karangwuni. 

Keterangan yang dihimpun di 
lokasi kejadian, kecelakaan terjadi 
saat sepeda motor Yamaha Vega 
AD-4864-L yang dikemudikan 
Juwari melaju melawan arus kare- 
na akan membelok ke seberang 
jalan. "Sepeda motor dari SPBU 
mau ke utara, melawan arus dan 
memotong jalan. Truk tebu dari 
arah Solo, berusaha mengerem 
tetapi tidak bisa menghindari 
tabrakan dengan sepeda motor,” 
kata Harno, warga Karangwuni. 

Akibatnya, truk pengangkut 
tebu itu terguling ke arah timur, 
sehingga tebu yang diangkut 
berhamburan memenuhi Jalan 
Jogja-Solo. Badan truk terguling 
menimpa tubuh pengemudi sepe- 
da motor Yamaha Vega, sehingga 
korban mengalami luka parah dan 


Perusahaan Lapor Loker dan Penempatan Kerja 


Macet 


meninggal di lokasi kejadian. 

”Truknya terguling menimpa 
pengendara sepeda motor. Pengen- 
dara sepeda motor meninggal di 
lokasi. Korban satu orang, kalau 
sopirnya selamat,” ujar Tarno, 
warga setempat. 

Jalan Jogja-Solo yang dipe- 
nuhi tebu pun membuat arus lalu 
lintas macet total. Antrean kenda- 
raan mengular hingga exit tol 
Kuncen Ceper. Aparat Satlantas 
Polres Klaten tiba di tempat kejadi- 
an dan segera mengamankan 
lokasi. Polisi mendatangkan alat 
berat untuk menyingkirkan muat- 
an tebu yang menutup jalan. 

Truk Dievakuasi 

Truk tebu warna biru pun sege- 
ra dievakuasi dengan alat berat dan 
didorong warga ke tepi jalan. Se- 
lanjutnya, pasukan pemadam keba- 
karan menyemprotkan air untuk 
membersihkan jalan. Kanit Laka 
Lantas Polres Klaten Iptu Slamet 
Riyadi mengatakan, kecelakaan 
menimpa seorang warga Ngawen 
yang tewas di lokasi kejadian kare- 
na tertimpa badan truk tebu. 

”Kecelakaan terjadi antara truk 


pengakut tebu dan sepeda motor. 
Korban tertimpa truk pengangkut 
tebu dan tewas di lokasi kejadian. 
Truk terguling dievakuasi dengan 
alat berat,” kata Slamet Riyadi. 

Berdasar keterangan saksi yang 
dihimpun polisi di tempat kejadian, 
truk memuat tebu melaju dari Solo 
ke Klaten. Sedangkan sepeda motor 
dari arah Pedan bermaksud menye- 
berang ke arah Gudang Bulog 
Meger. "Saksi mengatakan truk 
menerobos lampu merah, karena 
tidak bisa mengerem sehingga 
membentur median jalan dan ter- 
guling menimpa korban. Kami 
sudah cek bekasnya di lokasi, kor- 
ban tewas di lokasi kejadian karena 
tertimpa badan truk,” ujar dia. 

Setelah truk dievakuasi, kor- 
ban pun segera dibawa oleh petu- 
gas PMI Klaten ke RS dr Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Sedangkan 
sopir truk bersama kendaraannya 
diamankan ke Unit Laka Lantas 
Sungkur. Kecelakaan itu menye- 
babkan arus lalu lintas dari arah 
Solo menuju Klaten tersendat. 
Namun arus lalu lintas kembali 
normal. (F5-48) 


SM/Merawati 


SINGKIRKAN TEBU : Alat berat didatangkan 
untuk menyingkirkan tebu dan mengevakuasi truk yang terlibat 
kecelakaan di Karangwuni yang menyebabkan 
Jalan Jogja-Solo macet. (48) 


“3 


= F h 


bersama. Pemerintah perlu 
bekerjasama dengan instansi 
dan perusahaan untuk membuka 
lapangan pekerjaan dan meningkat- 
kan kompetensi pekerja. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
di Kabupaten Kudus saat ini masih berada 
di angka 3,19 persen. Angka tersebut telah 
turun sebanyak 0,06 dari tahun sebelum- 
nya sebesar 3,25 persen di tahun 2023. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Kudus menargetkan tingkat penganggur- 
an di Kudus tahun 2025 turun menjadi 315 
persen. 

Untuk menekan angka pengangguran, 
pihaknya melakukan sejumlah upaya se- 
perti menggelar pelatihan di balai latihan 
kerja, melibatkan kerjasama dengan 
perusahaan untuk membuka lowongan 
pekerjaan, menyediakan event jobfair bagi 
para pencari kerja. 

"Harapannya dengan upaya itu bisa 
mengurangi pengangguran di Kudus," 
katanya. 


“Meskipun banyak lowongan peker- 
jaan, namun dari sisi pencari kerja juga 
belum siap secara karakter dan mental, 
ingin kerja enak dengan gaji besar, tetapi 
mentalnya belum siap,” kata Rini. 

Karena itu, pihaknya mengundang 
perwakilan perusahaan pada sosialisasi 
Surat Edaran Bupati terkait Wajib Lapor 
Lowongan Kerja dan Penempatan (WLPP) 
Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus di Aula 
Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) 
Megawon, Kudus, Senin (1/7). 

Sosialisasi ini juga melibatkan tujuh 
instansi perusahaan di Kudus, Balai Kursus 
Kerja (BKK), SMK/SMA, hingga Lembaga 
Kursus dan Pelatihan (LKP). 

Rini mengatakan, ada sekitar 250 
perusahaan di Kudus yang sudah lengkap 
administrasi dan melaporkan Wajib Lapor 
Lowongan Pekerjaan. 

"Dari sisi kelengkapan administrasi, tata 
kelola, peraturan, serikat buruh, perjanjian 
tenaga kerja kurang lebih 250 perusahaan, 
secara kebutuhan tentu sangat kurang," 


katanya. 

Sosialisasi ini, kata Rini, dilakukan 
dalam rangka pendataan penempatan te- 
naga pekerja, sehingga para pencari kerja 
dapat terbantu dalam mencari informasi 
lowongan pekerjaan. 

"Sebenarnya lowongan pekerjaan di 
Kudus sangat banyak, hanya saja dari 
sisi pencari kerjanya yang belum siap. Di 
samping itu, banyak pekerja di luar daerah 
yang punya kompetensi dan bekerja di 
Kudus," sebut Rini. 

Belum optimalnya penempatan tenaga 
kerja di Kudus, lanjutnya, juga berimbas 
pada jumlah pengangguran yang ada. 

Disamping itu, tersedianya lapang- 
an kerja belum didukung oleh kesiapan 
calon tenaga kerja. Kesiapan yang belum 
matang baik dari sisi mental maupun kom- 
petensinya membuat para pemburu kerja 
terlalu memilih pekerjaan. 

Rini menambahkan, persoalan peng- 
angguran masih menjadi permasalahan 
di masyarakat yang harus dipecahkan 


KUDUS - Angka pengangguran 
di Kabupaten Kudu smasih di 
angka 3,19 persen. Padahal, 
banyak perusahaan di Kabupaten 
Kudus yang setiap minggu 
membuka lowongan pekerjaan. 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Perindustrian Koperasi dan UKM 
(Disnaker Perinkop dan UKM 
Rini Kartika Hadi Ahmawati 
menuturkan, jumlah perusahaan 
baik skala kecil, menengah, 
hingga besar di Kabupaten Kudus 
mencapai 1.219 perusahaan. 
Ribuan perusahaan ini, kata Rini, 
juga membuka banyak lowongan 
pekerjaan untuk warga. 


Sementara itu, HRD PT Djarum Kudus, 
Yohanes Arianto Setyo menyambut baik 
kegiatan sosialisasi yang digelar Disnaker- 
perinkop dan UKM Kudus ini. 

Pihaknya mengaku siap mendukung 
Pemkab Kudus dalam melakukan pela- 
poran lowongan kerja dan penempatan 
pekerja di Kabupaten Kudus. 

Arianto menambahkan, bahwa saat ini 
kebutuhan pekerja di industri rokok cukup 
tinggi. Pihaknya mengaku cukup kesulit- 
an dalam mencari pekerja perempuan di 
bagian produksi. 

"Kebutuhan kami cukup tinggi, bahkan 
tiap minggu menbuka lowongan. Hanya 
saja memang mencari karyawati di bidang 
produksi saat cukup sulit," ujarnya. (*) 


Optimalkan Upaya Bipartit untuk Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja 


KUDUS - Perselisihan di dunia kerja biasa ter- 
jadi antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan. 
Untuk mengurai perselisihan di dunia kerja, Dinas 

enagakerjaan membuka layanan aduan dan 
G 4 ve asi antara pekerja dan perusahaan. 
HEE 


serikat pekerja dengan pihak perusahaan untuk 
penyelesaian perselisihan hubungan kerja. 

"Tahapannya melalui bipartit terlebih dahulu, 
antara perusahaan dengan pekerja. Jika tidak 
selesai, maka bisa dilanjutkan ke tingkat mediasi 
tripartit yang melibatkan dinas kami,” katanya. 

la menambahkan, pada tingkat mediasi ini, 
dinas akan memfasilitasi dengan mediator yang 
dapat menengahi perselisihan pekerja yang 
dimaksud. 

Ketika kasus belum terselesaikan di tingkat 
mediasi, pekerja bisa menaikkan kasusnya ke ting- 
kat pengadilan, yakni di Pengadilan Perhubungan 
Industrial Kelas IA Khusus di Semarang. 

"Akan tetapi, yang biasa ditemui sudah selesai 
di tingkat mediator,” sebutnya. 

Lebih lanjut, Rini menambahkan bahwa ada 
beberapa perselisihan juga yang menyangkut 


se Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 
perasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) 
yu Ipaten Kudus, Rini Kartika Hadi mengatakan 
hwa perselisihan di dunia kerja biasanya terjadi 
„pada sengketa pesangon pekerja. 

aa a “Rini menyebut, pekerja yang tidak mendapat- 

Saos -kan pesangon dari perusahaan dapat mengajukan 
aduan melalui mediasi di Dinasker Perinkop dan 
UKM Kabupaten Kudus. 

Hanya saja, kata dia, sengketa perihal pesangon 
ini dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui 
pertemuan bipartit. Dia menjelaskan, bahwa pe- 
rundingan bipartit ini dilakukan antara pekerja atau 


perempuan | bekerja di salah satu gedung h 
| "produksi ai Pe Rabun audus F 


penyaluran tunjangan hari raya (THR). Rini menga- 
takan, ada beberapa perusahaan yang memberikan 
THR dengan cara mencicil. 

"Memang ada beberapa perusahaan yang 
melakukan pembayaran THR ke karyawan dengan 
cara diangsur, tetapi sudah kami sampaikan untuk 
diberikan secara penuh,” ungkap Rini. 

"Alhamdulillah, tahun ini di Kudus sudah diba- 
yarkan semua," katanya. (*) 


SUARA MERDEKA 


Destinasi 


Menyeberangi Sungai Kapuas 


1” 


Di dalam taksi dari Bandara Supadio menuju kota 
Pontianak, kita akan melihat lanskap sepi bernu- 
ansa pedusunan. Keramaian baru terjumpai begitu 
memasuki kawasan pusat kota yang jadi ibu kota 
Provinsi Kalimantan Barat itu. 


i siang hari kala musim 
tak menun jukkan 
hujan, Pontianak ada- 


lah kota yang cukup panas. Jika pas 
kurang beruntung, kita bisa berada 
pada suhu yang mencapai kisaran 
38, 39, bahkan kadang kadang 40 
derajat Celcius. Tentu, bagi yang 
paham latar geografis Pontianak 
dapat melogika, semua itu tersebab 
karena kawasan hutan di Pontianak 
bahkan di hampir keselu ruhan 
Kalimantan Barat bisa dibilang 
gundul, dan Pontianak adalah kota 
yang dilalui garis khatulistiwa. 

Perihal kota yang mempunyai 
kekhasan karena dilalui garis khat 
ulistiwa, hal itu bisa dilihat dengan 
berdirinya monumen berupa Tugu 
Khatulistiwa. Letaknya tak begitu 
jauh dari pusat kota, hanya sekitar 5 
kilometer jarak tempuhnya. Semua 
angkutan umum seperti taksi pasti 
tahu dan mudah menjangkau letak 
tugu itu. Inilah salah satu tengara 
otentik yang menunjukkan perihal 
sisi keunikan Pontianak dari kota 
lain: meskipun keunikannya 
sesekali adalah justru karena panas 
yang menyengat. 

Di Tugu Khatulistiwa itulah 
seti ap pengunjung dapat me- 


Rumah Betang Suku Dayak 


Khuntian bukan Kuntilanak 


nikmati informasi yang tertulis di 
dinding bahwa keberadaan tugu 
tersebut men jadi tanda yang mem- 
bagi bumi men jadi dua bagian. 
Itulah pemaknaan terhadap garis 
khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa 
sendiri ditemukan pada 1928. Yang 
menemukan adalah Tim Ekspedisi 
Astronomi Belanda. Barulah pada 
1938 keberadaan tugu tersebut 
diperbaiki oleh arsitek berke 
bangsaan Indonesia yang bernama 
Sylaban. 

Keberadaan tugu ini juga dapat 
menjadi penanda pada saat tiba 
peris tiwa yang disebut kulminasi, 
yang terjadi antara 21-23 Maret dan 
21-23 September menjelang perte- 
ngahan hari. Saat momentum kul- 
minasi itu terjadi, benda-benda 
yang berada di sekitar tugu bisa 
tidak memiliki bayangan. Mo- 
mentum puncak kul minasi mata- 
hari ini dapat disaksikan dalam 
kisaran 5-10 menit. Biasanya, oleh 
masyarakat di sekitarnya, sam bil 
menanti momentum kulminasi ter- 
sebut tiba, di area Tugu Kh- 
atulistiwa bakalan digelar beragam 
acara kesenian tradisional. 

KKK 


TENTU saja, perihal suhu 


Istana Kadriah yang ,Atihanya,Ati 
seluas 60x25 meter menjadi monumental 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Bersantai-santai 


udara yang biasanya panas di kota 
Pontianak dapat dieliminasi 
dengan beristirahat, menikmati 
pemandangan Sungai Kapuas, 
yang terkenal sam pai seluruh 
dunia. Dari pusat kota ke Tugu 
Khatulistiwa, kita bakalan mele- 
wati jembatan panjang yang di atas 
Sungai Kapuas. Maka, sudah meli- 
hat Tugu Khatulistiwa, kem balilah 
ke sungai itu dan merasakan kea- 
gungan hamparan air di depan 
mata. Kita bisa bersantai Hanya 
den gan duduk-duduk di warung 
atau kafe di pinggiran sungai sem- 
bari menikmati kopi saring, kopi 
khas Pontianak yang sudah disar- 
ing ter lebih dahulu sehingga ting- 
gal sisa airnya yang kental. 

Jangan heran jika di tepian 
sungai itu juga bakalan ternikmati 
peman dangan kapal tradisional 
yang disebut kapal klotok sedang 
mengusung penumpang berupa 
orang maupun kendaraan motor, 
pasir, dan berbagai kebutuhan 
hidup lainnya. Jangan heran pula 
jika di tepian sungai itu ada jasa 
sampan yang siap mengan tarkan 
siapa pun menyeberang dari titik 
tepian satu ke titik tepian berikut- 
nya. Jasa penyeberangan beru pa 
sampan yang hanya seharga seribu 
rupiah ini tak mengenal situasi 
alam. Artinya, ketika panas mau- 
pun hujan siap saja menye- 
berangkan setiap orang. Tentu, 
kalau hujan si penyewa sampan 
menyediakan payung. 

Pontianak juga identik sebagai 
kota perdagangan. Spirit perda- 
gangan ini bisa dilihat di berbagai 


tanan Kadriah. 
Tawaran 


eksotismenya 


ii Kota Khatulistiwa 


Perahu Lancang Kuning 


jalanan yang ada di kota Pontianak. 
Di berbagai jalanan di pusat kota 
Pontianak yang ramai tersebut 
dapat lah terjumpai, berbagai 
macam jasa transaksi kebutuhan 
sehari-hari diper jualbelikan. 
Pemiliknya tentu saja mayoritas 
kaum etnis China yang berbaur 
dengan warga pribumi. Pengha- 
silan warga pribumi dari berladang, 
misalnya, dibelanjakan di area 
jalanan tersebut. Jika malam hari 
tiba, area sepanjang Jalan Gajah 
Mada yang dikenal sebagai pusat 
kuliner, bisa menjadi area kong- 
kow kongkow, istirah setelah seha- 
rian bekerja. Pemandangan kong- 
kow kongkow sambil minum kopi 
atau internetan di sepanjang jalan- 
an ini bisa sampai pukul 2 dini hari. 

Itulah inner of soul, jiwa dalam 
masyarakat Kalimantan Barat yang 
terwakili dengan mereka yang ada 
di Pontianak: siang bekerja, malam 
bersantai. Dari sinilah mereka 
dapat juga mengembangkan 
jaringan perte manan yang tidak 
menutup kemu ngkinan bakalan 
berujung pada ker jasama yang 
bersifat bisnis. 

KKK 

SEKELUMIT perihal nuansa 
kota Pontianak yang menarik itu 
tentu saja masih perlu dilengkapi 
dengan pengenalan aspek kuliner 
berupa kue bingke. Jika berjalan 
jalan di sepanjang jalanan kota, 


yang 


EJARAH tentang kota 

S Pontianak dapat ditelusuri 

dengan berdirinya Istana 
Kadriah di kota Pontianak. Ini seperti ker- 
aton jika di Jawa. Istana Kadriah ini 
didirikan pada 1771. Istana ini meru 
pakan embrio lahirnya kota Pontianak. 
Pendirinya adalah Syarif Abdurrahman 
Al Qadri (1738-1808 M) yang juga dike- 
nal sebagai sultan pertama. 

Spirit perdagangan pun sudah dibawa 
oleh sang sultan semenjak muda. 
Jaringannya yang luas dengan sejumlah 
saudagar dari berbagai belahan negara 
membuat namanya kala itu cukup tenar. 
Kristalisasi etos kerja berdagang yang ia 
ciptakan kini jejaknya memang meram 
bah di 14 kabupaten/kota yang tersebar di 
wilayah Kalimantan Barat. 


hing ga sekarang karena dibuat dari kayu 
belian pilihan, yang terkenal cukup kuat. 
Orang Jawa di Pontianak banyak yang 
menyebut sebagai ,Aiikayu besi, Äù. Di 
dalam istana ini setiap pengunjung dapat 
mencermati sejumlah artefak atau benda- 
benda penting yang dipergunakan secara 
turun-temurun. Di antaranya, bahkan ada 
artefak yang terkesan sepele, yakni 
barang pecah belah dan foto keluarga trah 
kesultanan sebagai bukti kehidupan yang 
berlangsung dahu lu kala. Dari istana ini 
pula, setiap pen gunjung bisa takjub 
memandang Sungai Kapuas. Hanya 
beberapa ratus meter dari Istana Kadriah 
juga terdapat Masjid Jami’. Masjid yang 
kali pertama diban gun pada masa kesul- 


memikat itu membuat Pontianak di 
zaman dahulu hingga sekarang menjadi 
daerah yang layak disinggahi. Dari sini- 
lah pengertian Pontianak bermula, yang 
berasal dari bahasa China yakni khuntian: 
berarti tempat singgah. Namun, entah 
menga pa, salah kaprah yang berkem- 
bang sam pai sekarang, Pontianak adalah 
berasal dari pengertian kuntilanak. 
Menurut budayawan HA Halim RA, 
yang pada 2009 mendapatkan penghar- 
gaan dari media Borneo Tribune, 
kekaprahan tersebut diakibatkan cara 
pengucapan yang salah, yang berkem- 
bang dari waktu ke waktu. 

Makam trah kesultanan semenjak era 
Sultan Syarif Abdurrahman Al Qadri 


| 


Makam Sultan Syarif Abdurrahman Al Qadri 


f 


i 


makakita akan mudah terlihat beta- 
pa berte barannya pemandangan 
para penjual makanan lokal 
Pontianak berupa kue tersebut. 
Kue ini cukup manis, bahannya ter- 
buat dari tepung, telur, gula, dan 
bahan tertentu lainnya. 

Selain itu, kuliner lokal yang 
identik menunjukkan ,Äùhanya 
ada di Pontianak, Äù adalah berte- 
barannya pen jual mi tiaw. Di 
banyak jalanan di kota Pontianak, 
penjual mi tiaw ini tumpah ruah. 
Mie tiaw menjadi terkesan punya 
keistimewaan tersendiri karena 
yang disuguhkan adalah pilihan mi 
yang relatif besar. Bukan mi kecil 
sebagaimana yang ada untuk menu 
makanan di Jawa, misalnya bakso. 
Mi tiaw ini dikasih daging ayam 
yang cara mengirisnya juga besar- 
besar dan cara memasaknya 
dengan ramuan bumbu masakan 
China. 

Selain pengenalan masalah 
kuliner lokal, jika mau melacak 
akar budaya Kalimantan Barat, 
maka tempat permanen yang dapat 
dikunjungi hanyalah di sekitar 
museum yang dikelola pemerintah, 
yang ada di pusat kota Pontianak. 
Karena, nuansa tradisi yang ada di 
Pontianak memang telah tergusur 
modernisasi. Toko, rumah pendu- 
duk, dan tempat lain sudah berdiri 
dengan identifikasi modern. Toko 
maupun rumah pen duduk yang 


= 


1 


i 
P PA ALAN 


bernuansa modern itu kini sudah 
lazim terpampang di kota 
Pontianak. Satu-satunya rumah tra 
disi yang masih menyisakan ekso 
tisme lokalitas Pontianak adalah 
rep lika rumah betang yang kebera- 
daan nya tak jauh dari bangunan 
museum. 

Replika rumah betang ini ada- 
lah berupa rumah panggung. Pada 
bagian bawah cukup luas, serupa 
pendapa jika dalam rumah Jawa. 
Sementara itu, di atasnya terdapat 
kapling kapling serupa ,Atikamar 
hunian,Ai yang mengandung 
pengertian sebagai ban gunan yang 
merupakan bagian dari rumah tiap 
keluarga. Artinya, keber adaan 
rumah betang adalah meru pakan 
rumah hunian yang didiami sejum- 
lah keluarga. Tentu saja, kelu arga 
yang mendiami itu bagian dari trah 
keluarga besar. Misalnya, nenek 
dan kakek, punya anak 3, masing 
masing anaknya sudah berkeluar- 
ga, dan beranak pinak pula, semua- 
nya tinggal di dalam rumah betang 
yang luas itu. Oleh sebab itu, bisa 
dibayangkan, betapa tinggi junjun- 
gan esensi nilai kekerabatan yang 
diban gun oleh masyarakat tradi- 
sional dayak di Kalimantan Barat 
yang dulunya menghuni rumah 
betang. (62) 


(SATMOKO BUDI SANTOSO/Arsip) 


a 
~ 


Li 


wn 


1 


hingga saudara-saudaranya, sekarang Tugu Khatulistiwa. (62) 
bisa dijumpai di daerah Batu Layang. 


Letaknya cuma sekitar 2 kilometer dari (SATMOKO BUDI SANTOSO/Arsip) 


18 | KEDU 


KAMIS, 4 JULI 2024 
Serdik Sespimma 
Bagikan Sembako 
Ke Warga Kledung 


TEMANGGUNG - Peserta 
didik (Serdik) Sekolah Staf dan 
Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri 
angkatan 71 tahun 2024 melakukan 
bakti sosial dengan membagikan 
sembako, penebaran benih ikan dan 
penanaman pohon di kawasan Em- 
bung Kledung, Kabupaten Temang- 
gung, Jawa Tengah. 

Serdik Sespimma merupakan 
pendidikan bagi anggota setingkat 
AKP atau Kompol yang nantinya 
akan diproyeksikan menjadi pim- 
pinan di tingkat Polres. 

Sebelumnya, mereka melaku- 
kan pendidikan di Lembang Jawa 
Barat sebelum diangkat menjadi 
Kapolsek, Wakapolres, dan Kabag. 

Kepala Sespimma Sespim Lem- 
diklat Polri Brigjend Pol Mardiyono, 
mengatakan kegiatan ini dilakukan 
oleh siswa Sespimma yang akan 
menyelesaikan pendidikannya pada 
26 Juli 2024. 

Selain di wilayah Temanggung, 
Sedik Sespimma juga melakukan 
bakti sosial di wilayah Wonosobo, 
Magelang, dan Semarang. 

"Di akhir pendidikannya, mere- 
ka melaksanakan bakti sosial di 
masyarakat diantaranya mem- 
berikan bantuan sembako untuk 
puluhan warga, kemudian penanam- 
an pohon, penebaran benih ikan, dan 
kegiatan Jain yang bermanfaat bagi 
masyarakat," katanya, Kemarin, 
(2/7). 

Setiap Tahun 

Serdik Sespimma biasanya 
dilaksanakan pendidikan setiap 
tahun 200 orang, dibagi menjadi dua 
gelombang, yang pertama bulan 
Maret sampai bulan Juli, kemudian 
bulan Agustus sampai bulan De- 
sember. 

Ia menyampaikan kegiatan ini 
bertujuan untuk pendekatan kepada 
masyarakat, diharapkan setelah sele- 
sai melaksanakan pendidikan tidak 
hanya bagus dalam akademik, tetapi 
mereka lebih mementingkan untuk 
melayani kepada masyarakat. 

"Mereka bisa melihat langsung 
kondisi di masyarakat di wilayah- 
nya," katanya. 

Ia menuturkan salah satu kegiat- 
an para siswa ini untuk mendukung 
pariwisata dan memang kegiatan ini 
diharapkan seperti itu. 

"Kita tidak hanya dijejali dengan 
akademik, tetapi kita juga diharap- 
kan bisa memberikan motivasi yang 
ada di wilayah, salah satunya dengan 
meningkatkan pariwisata di wilayah 
mereka masing-masing," katanya. 
(ric-66) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


ENAK PP” 
SM/Riki Diswantoro 


BAGI SEMBAKO:Peserta Serdik Sespimma pembagian sembako di kawasan Embung Kledung, Selasa, (2/7).(66) 


Pasar Kangen Angkat Konsep 
Peduli Lingkungan 


YOGYAKARTA - Program Pasar Kangen yang 
diadakan sebagai bentuk trauma healing 
pascagempa 2006 telah menginjak usia 17 tahun. 


Kala itu, para seniman dari ber- 
bagai disiplin ilmu mengadakan 
program bersama Taman Budaya 
Yogyakarta (TB Y) berupa perhela- 
tan seni pertunjukan dan seni rupa 
disertai adanya pasar kuliner. 

Pada akhirnya, Pasar Kangen 
berlanjut hingga kini dengan orien- 
tasi pada ragam makanan tempo 
dulu. "Pasar Kangen memang 
berkonsentrasi khusus pada kulin- 
er. Mengapa, karena kuliner ada 
dalam berbagai aspek kehidupan 


kita," tutur Kepala TB Y Purwiati, 
kemarin. 
Formulir Masuk 

Pada penyelenggaraan Pasar 
Kuliner tahun 2024 ini ada 1.200 
formulir yang masuk. Namun 
peserta yang lolos hanya 289 tenant 
terdiri dari 187 tenant kuliner, 102 
tenant klithikan, dan 8 tenant work- 
shop. Selain itu ada seni pertun- 
jukan dari berbagai komunitas seni 
yang dipentaskan di panggung 
Pasar Kangen. 


Unisa Gelar Pertemuan dengan 


Pemangku Kepentingan 


Stakeholdegs' Gathering 
UNISA Yo karta 


nay 
SM/Agung PW 


CAPAIAN KAMPUS: Rektor Unisa Yogyakarta, Dr Warsiti SKp 
MKep SpMat menyampaikan capaian kampus selama ini terutama 
telah memperoleh akreditasi unggul kemarin. (66) 


YOGYAKARTA - Pemangku 
kepentingan dari berbagai latar bela- 
kang memberi kritik, saran dan 
masukan pada Universitas Aisyiyah 
(Unisa) Yogyakarta. Semua itu 
terungkap dalam pertemuan dengan 
pemangku kepentingan bertajuk 
"2024 UNISA Yogyakarta Stake- 
holders' Gathering". 

Rektor Unisa, Dr Warsiti SKp 
MKep SpMat menuturkan kegiatan 
tersebut telah berlangsung beberapa 
waktu lalu. Banyak masukan ter- 
sampaikan dalam pertemuan guna 


perkembangan dan peningkatan 
pendidikan di Unisa. 

"Pada usia yang telah menginjak 
33 tahun, kami bersyukur karena 
berbagai pencapaian terutama 
berhasil meraih akreditasi unggul," 
ujar Warsiti, Rabu (3/7/2024). 

Ta mengatakan pertemuan sema- 
cam itu menjadi agenda rutin yang 
dapat menjadi wadah efektif untuk 
bertemu, berdiskusi, dan berkolabo- 
rasi. Mereka mempunyai tujuan 
yang sama, memajukan pendidikan 
serta menciptakan kesempatan karir 


il 


bagi mahasiswa dan lulusan Unisa. 

Mereka yang datang dan mem- 
berikan masukan antara lain mitra 
kampus dari unsur Pemerintah, 
alumni, pengguna lulusan, para guru 
SMA/SMK/MA serta mitra swasta 
dari DIY, Jawa Tengah dan beberapa 
luar Jawa yang selama ini telah 
berkolaborasi. 

Kualitas Pendidikan 

Wakil Rektor 4 Bidang Kerja 
Sama dan Urusan Internasional, Ali 
Imron SSos MFis menambahkan 
capaian Unisa dalam tiga tahun ter- 
akhir. Ta menyoroti berbagai prestasi 
akademik, peningkatan kualitas pen- 
didikan, serta kerja sama internasio- 
nal yang sudah, sedang dan akan ber- 
jalan. 

"Capaian-capaian tersebut men- 
jadi bukti nyata komitmen kami 
meningkatkan kualitas pendidikan 
dan relevansi program studi dengan 
kebutuhan zaman," tandas Ali. 

Pada diskusi yang dipandu 
Kepala Biro Kerjasama dan Urusan 
Internasional, Cesa Septiana Pratiwi 
PhD, peserta dari berbagai latar bela- 
kang memberikan masukan dan 
saran konstruktif untuk pengem- 
bangan kampus. 

Beberapa masukan yang 
disampaikan antara lain terkait 
pengembangan dan peningkatan 
kualitas, kurikulum dan pem- 
belajaran, kerja sama pengem- 
bangan karir dan penilaian dan 
umpan balik mahasiswa. 

Perwakilan dari RS PKU Gom- 
bong dan PKU Muhammadiyah 
Temanggung meminta Unisa 
memberikan pelatihan interaksi 
bagi mahasiswa dan pelatihan CI 
untuk karyawan RS PKU Temang- 
gung. 

Ada pula apresiasi pada lulusan 
Unisa yang mampu beradaptasi dan 
mempunyai ketahanan kerja tinggi. 
Hal ini membuat kampus harus 
mempertahankan bahkan mening- 
katkan berbagai capaian. (D19-16) 


Pasar Kangen 2024 bakal dige- 


lar selama 10 hari dari tanggal 4-14 
Juli bertempat di TB Y. Adapun 
tema yang diambil yakni Natas- 
Nitis-Netes. Maknanya adalah 
pengharapan agar segala sesuatu 
yang dikerjakan dapat berjalan baik 
dan tepat sehingga menghasilkan 
buah yang baik pula. 

"Dalam konteks Pasar Kangen 
adalah untuk menuju kedaulatan 
pangan yang sempurna yang 
dihasilkan dari bumi kita," ujar 
Purwiati. 

Pada pelaksanaan kali ini, pani- 
tia juga melibatkan warga sekitar 
TB Y dengan penempatan lokasi di 
sepanjang Jalan Tilarso, dan hala- 
man luar TB Y. Menurut Pur, mela- 


lui konsep ini pihaknya ingin 
mengukur seberapa besar dampak 
Pasar Kangen terhadap perekono- 
mian masyarakat. Tahun lalu, event 
yang dibiayai menggunakan Da- 
nais itu mampu meraup omset 
hingga Rp 3,9 miliar selama 
rentang 10 hari penyelenggaraan. 
Koordinator Pasar Kangen, 
Ong Harry Wahyu menambahkan, 
event kali ini mengangkat tema 
besar tentang lingkungan hidup 
mengingat Yogyakarta saat ini 
dalam kondisi darurat sampah. 
Pihak panitia telah bekerja- 
sama dengan pihak ketiga untuk 
mengangkut sampah yang di- 
perhitungkan mencapai 200 kan- 
tong sampah per hari. "Kami sudah 


menyiapkan 30 lebih trash bag 
yang dipisahkan antara sampah 
plastik dan non plastik. Nanti juga 
ada workshop wayang uwuh yang 
dibuat dari limbah plastik," ujar 
Ong. 

Sementara itu, tenant tidak 
diperbolehkan memakai kantong 
plastik dan mesti menyiapkan trash 
bag. Sampah yang dihasilkan oleh 
masing-masing tenant pun diminta 
untuk dibawa pulang. 

Jika kedapatan tenant yang 
memakai tas kresek, panitia akan 
memberikan peringatan. Apabila 
sampai tiga kali peringatan tidak 
digubris maka tenant bersangkutan 
akan ditutup dan diganti pendaftar 
lainnya.(J1-66) 


Agus Rafi Produksi Beragam Kriya Kayu 


MAGELANG-Agus Rafi 
merupakan pria berusia 40 tahun 
asal Magelang, yang memproduk- 
si berbagai kriya kayu yang unik, 
seperti foto ukir, tas kayu, hingga 
kotak musik (music box). 

Melalui merek bernama Ka- 
jengku, Agus mengaku, sebelum 
membuat kriya kayu awalnya 
mengerjakan mebel saat masih 
tinggal di Jepara. 

"Saya merantau di Jepara 
2003 sampai 2017 saat menem- 
puh pendidikan di pesantren. 
Untuk sampingan, waktu itu sama 
kakak saya bekerja membuat 
mebel,"katanya kemarin. 

Pulang Kampung 

Tahun 2015 setelah kakaknya 
meninggal, dia melanjutkannya 
sendiri dan kembali pulang ke 
Magelang pada tahun 2018. 

Menurutnya Magelang memi- 


liki banyak potensi wisata, sehing- 
ga kriya kayu sangat cocok untuk 
menarik banyak wisatawan. 
"Awalnya saya membuat dari 
sisa mebel yang tidak terpa- 
kai.Kemudian muncul ide tas 
kayu lalu mulai dikenal orang 
dinas dan media,"imbuhnya. 

Untuk produk sekarang 
sendiri sudah macam-macam, 
mulai dari wadah rokok, tas kayu, 
huruf timbul, foto ukir, dan yang 
terbaru music box. 

Untuk pembuatan produk 
dibantu saudara dan tetangga, juga 
bekerja sama dengan teman- 
teman misal tas dengan pengrajin 
kulit. 

Harga yang ditawarkan 
sendiri sangat bervariatif, mulai 
dari puluhan ribu untuk aksesoris 
gantungan kunci dan mainan 
anak, hingga ratusan ribu untuk 


produk seperti foto ukir, tas kayu, 
dan music box. 

"Untuk penjualan, kita display 
di tempat wisata, pameran, juga 
via online via. Kita juga ada lang- 
ganan di hotel-hotel. Selain pulau 
Jawa, sudah terjual sampai Su- 
matra Barat dan Bali,"jelasnya. 

Dalam event Inacraft 2024, 
karyanya berupa talenan inlay 
kayu dengan motif daun Bodhi, 
berhasil mendapatkan penghar- 
gaan Merit Prize dengan kategori 
kayu. 

Melalui usaha dan kerajinan- 
nya, Agus berharap dapat memi- 
liki efek baik untuk lingkungan, 
serta membantu memperluas 
lapangan pekerjaan. Dia juga ter- 
buka untuk siapapun yang ingin 
belajar di kediamannya, karena 
ingin mengembangkan ilmunya 
kepada siapa saja. (dek-66) 


SM/Mindeka Aljabbar Faozan 
KRIYA KAYU: Agus Rafi (tengah) memegang foto ukir dan tas yang terbuat dari kayu, di kedia- 
mannya yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Rabu 
(3/7).(66) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Perajin Ecoprint Purwokerto 
Sasar Pasar Mancanegara 


PURWOKERTO - Perajin 
ecoprint Purwokerto, Kabupaten 
Banyumas mulai mengembangkan 
pangsa pasarnya dengna menasar 
pasar mancanegara. 

Menurut perajin ecoprint 
Purwokerto, Sugiarti prospek pasar 
produk ecoprint menjanjikan kare- 
na produk ramah lingkungan ini 
diminati konsumen domestik 
maupun mancanegara. 

“Kami kini sedang mempro- 
duksi syal dan pakaian untuk 
pesanan konsumen dari Jerman,” 
katanya saat ditemui di stan produk 
UMKM baru-baru ini. 

Hongkong 

Selain Jerman, beberapa waktu 
lalu ia juga menerima pesanan dari 
konsumen yang berada di Macau 
dan Hong Kong. Pemesanan dari 
luar negeri membuat ia termotivasi 
untuk terus mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas produk. 

Beragam produk yang diha- 
silkan di antaranya ecoprint kain 
katun, ecoprint kain sutra, kemeja, 
outer, hingga aksesoris seperti tas, 
sepatu dan topi. 


Dalam memasarkan produk, ia 
juga rutin mengikuti pameran pro- 
duk baik tingkat kabupaten, region- 
al maupun nasional. Pameran pro- 
duk ada yang ia biayai sendiri 
maupun difasilitasi oleh pemerin- 
tah daerah, serta memanfaatkan 
beragam platform marketplace 
sebagai sarana berjualan pro- 
duknya secara daring. 

Selain mancanegara, ia juga 
mengoptimalkan penjualan pada 
pasar domestik yaitu konsumen di 
daerah-daerah wilayah Jawa Te- 
ngah, Yogyakarta, Bandung, dan lu- 
ar Jawa seperti Pamelambang, Ma- 
kasar dan Sulawesi. Adapun harga 
produk yang dijual berkisar mulai 
dari Rp 250 ribu hingga 1,8 juta. 

Sugiarti mengatakan bahwa 
rata-rata dalam sebulan ia mampu 
menjual busana ecoprint 30 pieces, 
sedangkan kain 100 lebih pieces, 
malah kalau sedang ramai pen- 
jualannya mencapai 300 pieces. 
Dari penjualannya itu, ia dapat 
mengantongi omzet penjualan 
antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. 
(H60-66) 


SM/Dok 


RAKOR:Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus Daerah Ikatan 
Penyuluh Agama Republik Indonesia (PD IPARI) se-eks Karesidenan 
Banyumas di Meotel Hotel, Rabu (3/7). 


Penyuluh Agama Diajak 
Tangani Berbagai Masalah 


PURWOKERTO-Para 
penyuluh agama diajak untuk ikut 
berperan dalam menangani berba- 
gai permasalahan yang ada di 
masyarakat. 

Ini mengemuka dalam 
kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) 
Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh 
Agama Republik Indonesia (PD 
IPARI) se-eks Karesidenan Banyu- 
mas di Meotel Hotel, Rabu (3/7). 

Kegiatan tersebut diikuti 
penyuluh agama lintas iman seba- 
nyak 156 orang. Rinciannya Ba- 
nyumas sebanyak 55 orang, 
Purbalingga 45 orang, Banjar- 
negara 47 orang dan Cilacap 52 
orang. 

Kasubbag TU Kantor 
Kemenag Banyumas, M Wahyu 
Fauzi Aziz, mewakili Kepala 
Kantor Kemenag Banyumas men- 
jelaskan, penyuluh harus menjaga 
marwah penyuluh untuk menjadi 
penyuluh yang profesional . 

“Seorang penyuluh adalah 
garda terdepan dalam memberikan 
pelayanan dan bimbingan kepada 
masyarakat. Profesionalisme 
adalah pondasi utama yang harus 
dijaga dalam setiap interaksi dan 
tindakan yang dilakukan,” terang 
dia. 

Etika 

Dengan memahami pent- 
ingnya etika dan integritas, lanjut 
dia, seorang penyuluh tidak hanya 
membangun kepercayaan, tetapi 
juga mempertahankan martabat 
profesi. 

, ÄúMenjadi seorang penyuluh 
bukan hanya tentang memberikan 
informasi atau nasihat, tetapi juga 
tentang membangun kepercayaan, 
menghormati nilai-nilai profesi, 
dan menginspirasi orang lain untuk 
mengikuti jejak yang sama dalam 
memberikan kontribusi positif bagi 
masyarakat. Salah satunya dalam 
pendekatan kepada masyarakat 
terkait penanganan HIV/AIDS,” 
tambahnya. 

Sekertaris KPA Banyumas, 


Suwondo saat membacakan 
sambutan Pj Bupati Banyumas 
menyampaikan, tantangan yang 
harus diselesaikan bersama, antara 
lain pengentasan stunting dan 
kemiskinan ekstrem, pember- 
dayaan ekonomi, pelestarian 
lingkungan hidup. 

Kemudian menurunkan 
AKI/AKB, mencegah peredaran 
gelap narkoba, angka kasus HIV 
yang semakin tinggi, judi online 
dan lain sebagainya. 

„ÄúSaya kira semua masalah 
tersebut tidak dapat ditangani oleh 
satu sektor, melainkan perlu peran 
dan kontribusi semua pihak, 
temasuk di dalamnya bapak/ibu 
selaku anggota IPARI kabupaten 
Banyumas,” ujarnya. 

Kegiatan Rakor ini juga meng- 
hadirkan dr yuliana sari, konselor 
Klinik Bunga Harapan RSUD 
Banyumas sebagai nara sumber. 

Dalam paparannya, Yuliani 
menjelaskan terkait penyebaran 
dan bahayanya HIV/AIDS di 
masyarakat, karena sudah menyen- 
tuh ke semua level dan semua pro- 
fesi. 

Sementara Karsono, Kepala 
Kantor kemenag Kabupaten 
Banjarnegara menyampaikan, 
IPARI adalah organisasi profesi yg 
sangat strategis dan penting. 
Karena pesan dari Kemenag harus 
ditangkap dengan cerdas oleh 
IPARI karena spektrumnya sangat 
luas. 

“Penyuluh harus dapat menye- 
suaikan diri dengan perkembangan 
zaman. Keresahan di masyarakat 
saat ini adalah Pinjol dan judi 
online, dan ini yang harus di 
jadikan tema utama kita,” kata dia. 

Dia menambahkan, setiap pro- 
gram pemerintah sering terbentur 
dengan ego sektoral, sehingga ter- 
batas hanya yang berkepentingan 
saja. Tetapi sebagai penyuluh 
agama hendaknya tidak asing 
dengan hal-hal yang baru dan tidak 
kagetan.(H48-66) 


f 


BANYUMAS 19 


KAMIS, 4 JULI 2024 


SM/Puji Purwanto 


MEMAMERKAN PRODUK : Sugiarti memamerkan produk ecoprint pada dengan membuka stan di hotel Purwokerto, baru-baru ini. (66) 


Tahapan Pembangunan Tol 
Harus Dikawal Bersama 


BANYUMAS -Pembangunan jalan tol dari 
Pejagan-Banyumas-Cilacap penghubung jalur 
Pantai Utara (Pantura) ke jalur Pantai Selatan 
(Pansela) diharapkan tidak berdampak negatif 
bagi warga yang dilewati. Untuk itulah tahapan 
pembangunan tol ini harus dikawal bersama. 


Hal itu disampaikan anggota 
DPRD Banyumas, Samsudin Tirta 
kemarin (3/7). Seperti diketahui, 
wilayah yang bakal terlewati jalan 
tol ini adalah Kecamatan Pekun- 
cen, Ajibarang dan Wangon. Na- 
mun tak semua desa di tiga keca- 
matan tersebut akan terlintasi jalan 
tol. 

“Semua pihak harus mengawal 
terutama masyarakat yang akan ter- 
dampak khususnya yang terlintasi 
harus mengetahui dan jangan sam- 
pai dirugikan. Apalagi proses taha- 
pan ini sudah mulai berjalan saat 
ini,” katanya. 

Menurut wakil rakyat dari PDI 
Perjuangan ini, tahapan pemba- 
ngunan tol Pejagan-Banyumas- 
Cilacap ini sudah diketahui sejum- 


lah kepala desa yang wilayahnya 
bakal dilewati jalan tol. Bahkan 
untuk peta jalan tol ini juga sudah 
mulai diketahui para kepala desa 
yang wilayahnya akan terlewati tol 
tersebut. 

“Namun memang masih taha- 
pan awal dan kami juga sarankan 
kepada kepala desa untuk memper- 
hatikan warganya yang terdampak. 
Meski mungkin masih panjang 
pelaksanaannya, namun semuanya 
harus dipersiapkan dan disosial- 
isasikan nantinya secara gamblang 
ke masyarakat,” ujarnya. 

Sejumlah warga Kecamatan 
Ajibarang berharap pemerintah 
segera menyosialisasikan soal 
kelanjutan program strategis nasio- 
nal (PSN) jalan tol ini. Warga Desa 


Pandansari Kecamatan Ajibarang, 
Dini Rahmat mengatakan beberapa 
waktu lalu telah muncul patok- 
patok yang rumornya merupakan 
patok lokasi jalan tol. 

Akibatnya warga setempat 
sempat bertanya-tanya soal infor- 
masi proyek jalan tol tersebut. 

“Namun informasinya kini tim- 
bul dan tenggelam. Dulu infor- 
masinya sempat ditunda, tetapi 
sekarang mulai terdengar lagi. 
Kami berharap segera ada infor- 
masi terkait hal ini, apalagi ada 
informasi kalau Pandansari menja- 
di salah satu desa yang dilewati tol 
ini,” katanya. 

Dini berharap sosialisasi taha- 
pan pembangunan jalan tol yang 
melintasi wilayah Banyumas 
bagian barat ini dapat dilaksanakan. 
Ini penting agar warga yang ter- 
dampak pembangunan tol ini nanti- 
nya bisa bersiap diri. 

“Semoga segera ada penjelasan 
dari pemerintah terkait hal ini 
sehingga warga tidak kaget. Ada 
persiapan ketika nanti benar-benar 
proyek tol ini dilaksanakan,” jelas- 
nya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas 
Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kabupaten Banyumas, Arief 
Triyanto membenarkan jika ada 


informasi terkait proyek strategis 
nasional (PSN) jalan tol dari 
Pejagan ke Banyumas. Untuk 
wilayah yang terlintasi jalan tol itu 
diinformasikan adalah wilayah 
Pekuncen, Ajibarang dan 
Wangon. 

Meski demikian, ia tak meng- 
ungkapkan secara pasti informasi 
desa mana saja yang rencananya 
dilewati jalan tol tersebut. Namun 
ia menyatakan bahwa dari infor- 
masi yang terpercaya, tahapan PSN 
ini terus berjalan. 

Terkait hal inilah, ia meminta 
kepada pemerintah desa untuk bisa 
memahami dan bersiap jika nanti 
PSN ini benar-benar direalisasikan 
di wilayah Banyumas bagian barat. 

“Pelajari betul soal 
Permendagri Nomor 3 tahun 2024 
tentang pengelolaan aset desa, 
terutama Pasal 32 terkait PSN ini,” 
katanya di sela kegiatan Rapat 
penyelenggaraan pemerintah desa 
kemarin. 

Sebagaimana diketahui dalam 
Permendagri tersebut diatur secara 
rigid terkait dengan pemindahtan- 
ganan aset desa khususnya untuk 
PSN, tukar menukar aset desa 
untuk PSN, pemberian ganti keru- 
gian aset tanah dan sebagainya. 
(K37-66) 


Atlet Banyumas Raih Medah Kejurnas Panahan Jumor 


PURWOKERTO - Atlet pana- 
han dari Banyumas, Aliifah 
Cahyaning Ramadhani menorehkan 
prestasi membanggakan dengan 
meraih empat medali pada Kejua- 
raan Nasional (Kerjurnas) Panahan 
Junior dan Barebow di Novansa Bay 
Nangsa Batam Kepulauan Riau. 

Pelajar SMP Negeri 8 Purwo- 
kerto itu sukses meraih Juara 1 Total 
Standar Nasional U 15 Woman, 
Juara 1 Sesi 1 Standar Nasional U 15 
Woman, Juara 2 Sesi 3 Standar 
Nasional U 15 Woman dan Juara 1 
Standar Nasional U 15 Woman Tim. 

Ketua Persatuan Panahan 
Indonesia (Perpani) Kabupaten 
Banyumas, Agus Nur Hadie menye- 
butkan bahwa terdapat lima atlet dari 
Kabupaten Banyumas yang mem- 
bela Tim Jawa Tengah pada 
Kejurnas Panahan Junior dan 
Barebow 2024 di Batam. 

Kelima atlet tersebut yaitu 
Aliifah Cahyaning Ramadhani, 
Nararya Mayza Narrotama, 
Muhammad Agung Abdulguddus, 
Fayola Jingga Naeva Maheswari dan 
Layya Rachail. 

“Saya bangga para atlet panahan 
Kabupaten Banyumas dapat meraih 
prestasi di Kejurnas Junior dan 
Barebow di Batam. Ini membuk- 
tikan kualitas pembinaan yang 
dilakukan Perpani Kabupaten 


Banyumas membuahkan hasil posi- 
tif,” katanya, Rabu (3/7). 
Andalan 
Saat ini, kata Agus, para atlet 
Panahan  Pengcab  Perpani 
Kabupaten Banyumas akan menjadi 
andalan Kabupaten Banyumas 
untuk Porprov Jateng mendatang. 
Dengan prestasi tersebut, putri 


Aliifah Cahyaning Ramadhani 


Pasangan Abdul Burhantono dan 
Susetya Dwiningsih berhasil 
menorehkan 4 medali yaitu 3 emas 
dan 1 medali perak. 

Kejurnas Panahan Junior dan 
Barebow di Batam diikuti 628 atlet 
panahan terbaik dari 29 provinsi di 
tanah air berlangsung dari tanggal 28 
Juni sampai 4 Juli 2024. 


Selain Aliifah dari Banyumas, 
Devisi Nasional U 13 juga meno- 
rehkan Emas Beregu atas nama 
Muhammad Agung Abdulgudus, 
pelajar dari SD Al Irsyad Al 
Islamiyah 01 Purwokerto dan Fayola 
Jingga Naeva Maheswari meraih 
Emas Mix Team dan Perak untuk 
Team Divisi Recurve. (H60-66) 


SM/dok 


20 | PANTURA 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Rindiansyah Terpilih 
Jadi Ketua KONI 


KAJEN - Kepengurusan KONI Kabupaten Pekalongan 
habis masa berlakunya cukup lama sehingga KONI Jateng 
menunjuk Karteker yakni Prof Joko untuk menangani sementa- 
ra kepengurusan. Adapun langkah yang dilakukan Karteker 
selanjutnya dengan menggelar Musyawarah Olahraga 
Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten yang 
berlangsung di lantai 1 Setda setempat, Rabu (3/7). Sedangkan 
agenda utama dalam Musorkablub yakni pemilihan ketua 
umum KONI Kabupaten Pekalongan Periode 2024 - 2028. 

Hasil kegiatan itu, Rindiansyah L Noviasnyah menjadi 
Ketua Terplih KONI Kabupaten Pekalongan. Adapun pelak- 
sanaan pemilihan berlangsung cukup singakt karena yang ber- 
sangkutan terpilih secara aklamasi. Ikut menyaksikan kegiatan 
tersebut, Ketua KONI Jateng yang diwakili Ade Usman, Sekda 
Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, kepala Disporapar, 
Wahyu Kuncoro, pengurus cabang cabang olahraga, dan lain- 
nya. 

Dalam sambutannya, Sekda mengucapkan terimakasih 
kepada KONI Jateng yag telah menunjuk Karteker untuk 
mengurusi kepengurusan KONI Kabupaten Pekalongan. 
Terkait pelaksnaan Musorkablub, harapannya jangan fokus ke 
pemilihan ketua namun bagaimana caranya bisa meningkatkan 
prestasi dan menata organisasinya. 

"Kita kelola KONI dengan baik dan benar sehingga apa 
yang terjadi pada periode kepengurusan lalu tidak terulang 
kembali," katanya. 

Selanjutnya Yulian mengingatkan setelah terbentuk nanti, 
pengurus KONI jangan mengandalkan atau menggantungkan 
anggaran hibah dari pemerintah daerah. Kalau bisa, mereka 
mencari anggaran dari luar dan mengelola sendiri untuk kepen- 
tingan olahraga di Kota Santri. 

Nasib Atlet 

Sementara itu, Ketua terplih, Rindiansyah mengaku berniat 
menjadi Ketua KONI Kabupaten Pekalogan karena melihat 
nasib atlet di daerahnya. Setelah ada permasalahan yang terjadi 
di KONI, para atlet sepertinya menjadi tidak terurus karena 
kepengerusan induk olahraganya tidak berjalan. Makanya keti- 
ka dibuka pemilihan Ketua KONI, dia pun langsung mendaftar 
dengan harapan ke depan akan berusaha mengurusi para atlet 
dengan baik. 

"Sebelumnya bertemu dengan sejumlah cabang olahraga 
dan sebagian besar mengeluh mau dibawa kemana para atlet 
dan olahraga Kabupaten Pekalongan," paparnya. 

Mendengar keluhan tersebut, Rindiansyah merasa terketuk 
hatinya sehingga maju menjadi Ketua KONI Kabupaten 
Pekalongan. (H4-30) 


SM/Moch Achid Nugroho 
FOTO BERSAMA : Ketua terpilih Ketua KONI 
Kabupaten Pekalongan, Rinsiansyah (tengah) berfoto 
bersama Kepala Disporapar, Wahyu Kuncoro, pengurus 
cabang olahraga, dan sejumlah pengurus KONI Jateng 
usai pelaksanaan Musorkablub, Rabu (3/7). (30) 


tan bai x 
REMBUK STUNTING : Pemkab Tegal menggelar Rembuk Stunting di Gdung Dadali Komplek Setda Kabupaten Tegal,Senin (1/7). (30) 


ASN Diminta Ikut Pantau 
Pertumbuhan Balita 


SLAWI- Pemkab Tegal terus melakukan upaya 
percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Untuk 
mencapai target dan mencegah stunting baru (new 
stunting), intervensi kebijakan dilakukan pada hal-hal 
yang memiliki daya ungkit dalam percepatan 


penurunan stunting. 


Di samping melakukan evaluasi ter- 
hadap capaian, pembelajaran maupun 
rekomendasi pencegahan dan penan- 
ganannya. 

Demikian disampaikan Sekda 
Kabupaten Tegal Amir Makhmud pada 
acara Rembuk Stunting Kabupaten 
Tegal di Gedung Dadali Kompleks 
Setda Kabupaten Tegal,Senin (1/7). 

Amir menegaskan perlunya dilaku- 
kan strategi pentahelix, yakni dengan 
melibatkan peran pemerintah, swasta, 
pengusaha, dunia industri, perguruan 
tinggi, ormas dan organisasi profesi 
kesehatan. Disamping itu, diperlukan 
komitmen pendanaan yang menyasar 


pemenuhan berbagai kebutuhan dan 
perbaikan kesehatan bagi ibu hamil, 
balita dan remaja atau pasangan usia 
subur. 

Rembuk Stunting yang merupakan 
rangkaian kegiatan Aksi Pembangunan 
Daerah (Aksi Bangda) Percepatan 
Penurunan Stunting Kabupaten Tegal 
dihadiri kepala OPD terkait, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Tegal, 
sekretaris camat, penyuluh keluarga 
berencana, kepala KUA kecamatan, 
Tim Penggerak PKK Kabupaten Tegal, 
IDI, IBI, PPNI, Baznas Kabupaten 
Tegal dan para koordinator pendamping 
program dari pendamping dana desa, 


pendamping PKH dan Technical 
Assistant (TA) Stunting. 

Dalam acara itu, Kepala Bap- 
pedalitbang Kabupaten Tegal Faried 
Wajdy dalam paparannya memberikan 
ide keterlibatan Aparatur Sipil Negara 
(ASN)untuk mengawal semua balita di 
Kabupaten Tegal dengan model man to 
man marking. 

Jika ide ini dilaksanakan maka 
semua balita di Kabupaten Tegal dapat 
dipantau tumbuh kembangnya serta tata 
laksana yang harus dilakukan jika dite- 
mui balita yang mengalami risiko stunt- 
ing. 
ìTahun 2023 sudah berhasil mela- 
kukan upaya penanganan melalui 
gerakan rames saceting tahun ini kita 
fokus pada upaya pencegahan sesuai 
arahan Bapak Wakil Presiden selaku 
ketua pengarah Tim Percepatan 
Penurunan Stunting (TPPS) Pusat,itutur 
Faried. 

Kegiatan Rembuk Stunting meng- 
hasilkan beberapa kesepakatan, dianta- 
ranya, sebagai mempertahankan secara 
konsisten angka partisipasi penimban- 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


SM/Dok 


gan balita (D/S) 100% tiap bulan 
dengan mobiliasi sasaran balita, ibu 
hamil dan calon pengantin (catin) ke 
Posyandu, mengentaskan 20 desa prior- 
itas lokus stunting, peningkatan konver- 
gensi intervensi spesifik dan sensitif 
seluruh perangkat daerah, menguatkan 
peran TPPS Kecamatan dalam mensin- 
ergikan kegiatan penurunan stunting di 
desa. 

Disamping itu, mencegah dan 
menanggulangi penyakit kronis pada 
balita (TB dll), gerakan tanggulangi 
anemia pada remaja dengan minum 
tablet tambah darah di sekolah ñ seko- 
lah; menggalakkan promosi makanan 
pendamping ASI (MPASI), perlunya 
dukungan gerakan dan pendanaan 
untuk pemeriksaan anak ke dokter 
spesialis anak untuk memutuskan apa- 
kah balita masuk dalam kategori stunt- 
ing. 

Acara tersebut diakhiri dengan 
penandatangan hasil rembuk sebagai 
komitmen bersama upaya percepatan 
penurunan stunting Kabupaten Tegal 
tahun 2024.(H45-30) 


21 Bintara "Dongkol” Dikerjai Rekan 


TEGAL - Sebanyak 21 
bintara Polres Tegal Kota men- 
jadi dongkol, dan tak berdaya, 
saat dikerjai rekan-rekannya 
yang sesama polisi. Itu terjadi 
usai Upacara Laporan Ke- 
naikan Pangkat Bintara Polri di 
halaman markas kepolisian ter- 
sebut, Rabu (3/7). 

Bagaimana tidak dongkol? 
Mereka usai menerima pen- 
gukuhan kenaikan pangkat 
satu tingkat lebih tingi dan 
menerima ucapan selamat dari 
Kapolres Tegal Kota AKBP 
Rully Thomas, pejabat utama 
dan rekan-rekannya yang lain, 
tiba-tiba diminta berkumpul di 
tengah lapangan upacara. 

Selanjutnya diminta duduk 
jongkok. Nah, saat itulah tiba- 
tiba muncul sejumlah rekan- 
nya yang lain membawa 
baskom berisi tepung terigu 
warna putih, dan satu persatu 
diarahkan ke kepala bintara 
yang baru saja menerima 
kenaikan pangkat. 

Awalnya mereka kaget, 
dengan perlakuan tak terduga 


itu. Tapi karena itu bentuk dan 
cara unik yang ditunjukkan 
rekan-rekannya untuk turut 
meluapkan kegembiraan, juga 
sebagai ucapan syukur dan 
selamat, terhadap rekan-rekan- 
nya yang naik pangkat satu 
tingkat lebih tinggi, mereka 
yang awalnya dongkol, akhir- 
nya hanya pasrah dan tak ber- 
daya menerima timpukan 
tepung terigu dikepalanya. 
Mereka pun akhirnya senang 
dan tertawa terbahak-bahak. 
Apalagi saat dibersihkan 
tepungnya dengan cara disem- 
prot air. 

Kapolres Tegal Kota yang 
melihat adegan tak terduga itu, 
dan bikin personel bawahan- 
nya tertawa terbahak-bahak, 
dan suasana menjadi riuh, 
hanya tersenyum simpul dan 
geleng-geleng kepala. 

Secara Sederhana 

Menurut Kapolres Tegal 
Kota, kenaikan pangkat ter- 
hadap personel bintara itu, 
merupakan rangkaian HUT 
Ke-78 Bhayangkara, dengan 


menggelar Upacara Korp 
Raport Kenaikan Pangkat peri- 
ode 1 Juli 2024. Kegiatan ber- 
langsung secara sederhana 
bertempat di halaman Ma- 
polres pada Rabu (3/7). 

"Saya ucapkan selamat 
kepada 21 personel yang naik 
pangkat satu tingkat lebih ting- 
gi. Dan apresiasi yang setinggi- 
tingginyaatas dedikasi dan loy- 
alitas kepada institusi Polri, 
khususnya Polres Tegal Kota," 
ucap Kapolres Tegal Kota, 
yang bertindak selaku inspek- 
tur upacara. 

Dia berpesan kepada per- 
sonel yang naik pangkat, harus 
bisa meningkatkan kinerja dan 
kualitas pengabdian yang lebih 
baik. Serta harus bisa mening- 
katkan kemampuan profesion- 
alismenya. Kenaikan pangkat 
itu, lanjut dia, jangan hanya 
berubah satu tingkat dari pang- 
kat yang sebelumnya. Tetapi 
merupakan suatu tantangan, 
dorongan dan motivasi bagai- 
mana kedepan dapat berbuat 
yang lebih baik. Dalam rangka 


melindungi, mengayomi dan 
melayani masyarakat dengan 
penuh keikhlasan. 

Tugas ke depan, kata dia, 
akan semakin kompleks dan 
tidak mudah. Terlebih dalam 
menghadapi tahun politik 
dalam pelaksanaan Pilkada 
serentak tahun 2024. Sehingga 
perlu adanya kerja sama dan 
soliditas antarsesama personel 
dan institusi lainnya. 

Perlu diketahui, dalam 


Upacara Korp Raport Ke- 
naikan Pangkat Periode 1 Juli 
2024, ada 21 personel bintara 
yang menerima kenaikan 
pangkat satu tingkat lebih ting- 
gi. Dengan rincian, pangkat 
naik satu tingkat dari Aipda ke 
Aiptu ada empat personel. Dari 
pangkat Bripka ke Aipda 
sebanyak 12 personel. Ke- 
mudian dari pangkat Bripda 
naik ke Briptu sebanyak lima 
personel.(D12-30) 


SM/Riyono Toepra 


HANYA PASRAH : Sebanyak bintara Polres Tegal Kota 
usai menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih 
tinggi, terlihat hanya pasrah duduk jongkok. (30) 


Kedatangan 171 Jamaah Haji Disambut Haru 


PEKALONGAN - Se- 
banyak 171 orang jemaah haji 
dari Kota Pekalongan yang ter- 
gabung dalam Kelompok 
Terbang (Kloter) 38 pulang ke 
Kota Pekalongan setelah 
menunaikan ibadah haji di 
Tanah Suci. Kedatangan mere- 


ka disambut haru keluarga 
yang menjemput di Halaman 
Setda Kota Pekalongan, Rabu 
(3/6) sekitar pukul 13.40. 
"Alhamdulillah tidak ada 
kendala, aman, diberi kelancar- 
an dan kemudahan semuanya," 
kata Siti Rohmah, haji dari 


SM/dok 
DISAMBUT KELUARGA : Seorang haji dari Kota 
Pekalongan disambut keluarga saat tiba di Halaman 
Setda Kota Pekalongan, Rabu (3/6). (30) 


Kelurahan Bendan Kergon, 
Kecamatan Pekalongan Barat. 

Ia berangkat haji bersama 
suami sejak 21 Mei lalu. Roh- 
mah mengaku mengalami kea- 
jaiban saat melaksanakan iba- 
dah haji di Tanah Suci. 

Menurutnya, sebelum 
berangkat menunaikan haji, ia 
sering mengeluhkan sakit pada 
kakinya. 

Bahkan, ia sempat dirawat 
di rumah sakit akibat sakit yang 
dideritanya. Namun, ketika 
menjalankan serangkaian iba- 
dah haji di Tanah Suci, seketika 
sakit kaki yang dideritanya 
sembuh. Sehingga ia lebih 
semangat melaksanakan iba- 
dah haji. 

"Awalnya memang ada 
kendala di kaki. Tapi alham- 
dulillah, sakit seketika sembuh. 
Saya bisa melempar jumroh, 
thawaf, sa'i dengan mudah dan 


lancar," sambungnya. 

Sementara itu, Kepala 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra) Setda Kota Peka- 
longan, Mahbub Syaugi men- 
jelaskan, total jamaah haji dari 
Kota Pekalongan sebanyak 
339 orang. Setelah 171 orang 
jemaah haji Kota Pekalongan 
pulang ke Kota Pekalongan, 
selanjutnya 169 orang jemaah 
haji dijadwalkan pulang ke 
Kota Pekalongan pada 4 Juli, 
hari ini. 

Sebanyak 169 orang jema- 
ah haji dari Kota Pekalongan 
tersebut akan pulang bersama 
jemaah haji dari Kabupaten 
Kendal yang tergabung dalam 
Kloter 39. "Sebanyak 169 orang 
yang tergabung dalam Kloter39 
dijadwalkan tiba di Kota 
Pekalongan pada 4 Juli pukul 
08.00,” jelasnya. 

Menurut Mahbub, satu 


orang calon haji Kota Peka- 
longan yang tergabung dalam 
kloter 39 meninggal sebelum 
berangkatke Tanah Suci. Yakni 
Soekisno bin Achmad Djahri. 
Ta sempat dirawat di RSUD dr. 
Moewardi Surakarta sebelum 
keberangkatan ke Tanah Suci. 

Sementara itu, dua orang 
jamaah haji dari Kota Pe- 
kalongan yang tergabung 
dalam Kloter 13 sudah tiba di 
Kota Pekalongan terlebih 
dahulu. Keduanya tergabung 
dengan jemaah haji dari 
Kabupaten Wonosobo dan 
Banjarnegara. 

Selain itu, dua orang haji 
dari Kota Pekalongan yang lain 
dijadwalkan tiba di Kota 
Pekalongan pada 13 Juli men- 
datang. Keduanya tergabung 
dalam Kloter 72 bersama 
jemaah haji dari Kabupaten 
Jepara dan Kudus. (K30-30) 


Kormi Targetkan Masuk 10 Besar 
Event Forda Jateng 2024 


PEKALONGAN - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia 
(Kormi) Kota Pekalongan, menargetkan masuk sepuluh besar 
dalam event Pekan Olahraga Daerah (Forda) Jawa Tengah yang 
bakal digelar di GOR Satria Purwokerto, Jumat 5 Juni - Minggu 7 
Juni 2024 mendatang. Target tersebut dinilai sangat realistis, 
mengingat kesiapan yang telah dilakukan para atlet, pelatih mau- 
pun official dari masing-masing induk olahraga (Inorga). 

Demikian disampaikan Ketua Kormi Kota Pekalongan, Seno 
Pafitri Adi, dalam pelepasan peserta Pekan Olahraga Daerah 
(Forda) Jawa Tengah Kormi Kota Pekalongan tahun 2024 di 
Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/6) malam. 

Dalam pelepasan peserta sendiri dihadiri Staf Ahli Walikota 
Pekalongan Rudy Hartanto, mewakili Walikota Pekalongan, sekali- 
gus melepas para peserta. Kemudian, Ketua KONI Kota 
Pekalongan Fdywan, Kabid Pemuda dan Olahraga Dinparbudpora 
Kota Pekalongan Endro Triyatmo dan ratusan peserta. 

Ketua KORMI Kota Pekalongan, Seno Prafitri Adi mengung- 
kapkan bahwa, dalam ajang Forda Jateng 2024 di Banyumas, 
Kormi Kota Pekalongan memberangkatkan total 220 atlet yang 
berlaga pada 19 Inorga. Sebelumnya, segala persiapan telah dila- 
kukan semaksimal mungkin mulai dari penyiapan mental dan 
fisik para atlet, pemusatan latihan, pelatih yang mumpuni, dan 
sebagainya. "Ada 220 atlet beserta official dari 19 inorga yang 
kami kirimkan ke Forda Jawa Tengah Tahun 2024. Untuk per- 
siapan mulai dari TC, pelatih dan official serta atlet Kormi, secara 
teknis, kami sudah siap menghadapi Forda Jawa Tengah 2024 di 
Banyumas," ucapnya. 

Seno menargetkan, para atlet olahraga kreasi Kota Pekalongan 
ini dapat masuk dalam 10 besar. Mengingat, di Forda Jawa Tengah 
Tahun 2023 lalu, Kota Pekalongan berada di posisi 15 besar. Untuk 
persiapan menuju Fornas, pihaknya masih menunggu petunjuk tek- 
nis (juknis) dari Pemerintah Provinsi melalui Kormi Jawa Tengah 
mengenai evaluasi dari hasil Forda Provinsi Jawa Tengah tahun ini 
"Tapi harapannya alangkah bisa lebih baik lagi dari 10 besar. 
Sementara, di Fornas tahun lalu, Kota Pekalongan sudah mendapat- 
kan medali perunggu untuk beberapa inorga. Melihat potensi dan 
semangat para atlet dan pelatih Kota Pekalongan, kami sangat opti- 
mis minimal target 10 besariitu bisa tercapai," tegas Seno. (H63-30) 


SM/Kuswandi 
PELEPASAN PESERTA : Ketua Kormi Kota 
Pekalongan, Seno Pafitri Adi bersama Ketua KONI Kota 
Pekalongan Edywan, Staf Ahli Walikota Pekalongan 
Rudy Hartanto, foto bersama para peserta dalam 
pelepasan peserta Forda Jateng Kormi Kota 
Pekalongan, Selasa (2/60 malam. (30) 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


Media Kawal Kebijakan 
Penanganan Bencana 


KUDUS - Media mempunyai peran yang sangat vital 
dalam menyampaikan informasi ke ruang publik. Pemberitaan 
yang komprehensif dapat menjadi pertimbangan pemerintah 
dalam menentukan arah kebijakannya menanggapi bencana. 
Demikian itu terkemuka dalam forum grup discussion yang 
terselenggara di ruang Gula Tumbu Hotel @Hom Kudus, 
Rabu (3/7). 

Agenda bertajuk “Peran Media Masa dalam Pentahelix 
Penanggulangan Bencana” ini merupakan bentuk kerjasama 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus 
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Kudus. 

Dalam sambutannya, Kepala Pelaksana Harian BPBD 
Kabupaten Kudus, Mundir menyampaikan bahwa keben- 
canaan perlu ditangani secara komprehensif. Dalam hal ini, 
media dapat berperan dalam penyampaian laporan informasi 
secara tepat dan cepat supaya menjadi pertimbangan pemerin- 
tah dalam mengambil kebijakan. 

Tentu, kata dia, pemerintah perlu mengambil langkah tepat 
untuk penanganan kebencanaan supaya meminimalisir kor- 
ban. 

“Peran media sangat vital. Melalui informasi yang disam- 
paikan, secara khusus dapat menjadi pertimbangan untuk 
penentu arah kebijakan stakeholder,” kata Mundir, Rabu (3/7). 

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten 
Kudus, Rokhim Sutopo mengatakan bahwa pemberitaan ter- 
hadap bencana tidak boleh dilihat dari satu sisi saja. 

Anggota DPRD Kabupaten Kudus Fraksi Partai Amanat 
Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa pewarta perlu 
melihat sisi Jain dari kebencanaan, mulai dari pencegahan, mit- 
igasi, penanganan hingga penanggulangan pasca bencana. 

“Media juga perlu menangkap sisi lain dari bencana, seper- 
ti jerih payahnya relawan menolong korban. Jadi wartawan 
tidak hanya fokus pada kondisi darurat, melainkan praktik baik 
lainnya,” kata Sutopo. 

Partisipasi 

Lebih lanjut, Sutopo menjelaskan bahwa media juga perlu 
berpartisipasi dalam pencegahan bencana melalui diskusi, 
publikasi dan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pasca ben- 
cana. 

“Media bisa ikut memberikan sosialisasi kepada masyara- 
kat terkait pencegahan dan mitigasi,” imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kudus, Saiful Annas 
menambahkan bahwa pewarta tidak boleh terjebak pada zona 
nyaman pada saat melakukan liputan kebencanaan. “Pewarta 
jangan terjebak pada tugas harian dalam membuat narasi ben- 
cana, tetapi juga bisa membuat framing yanh lebih peka ter- 
hadap bencana,” ungkapnya. 

Ia pun mengingatkan kepada peserta FGD bahwa media 
juga berperan menerapkan jurnalisme advokasi atau pengawal 
kebijakan pemerintah. “Artinya, pewarta perlu menghadirkan 
pandangan baru untuk mengawal kebijakan pemerintah. Ini 
bisa menjadi langkah supaya bencanatidak terulang atau risiko 
bencana dapat diminimalisasi,” terangnya. (sim-30) 


PENYERAHAN SERTIFIKAT : Kepala Pelaksana 
Harian BPBD Kabupaten Kudus, Mundir menyerah- 
kan sertifikat kepada Ketua PWI Kabupaten Kudus, 
Saiful Annas dalam FGD kebencanaan di ruang gula 

tumbu Hotel @Hom Kudus, Rabu (3/7). (30) 


Ratusan Aset Kantor 
Tetap Milik Sah BMT BUS 


REMBANG - Sebagian besar dari 243 aset kantor dan 
tanah BMT BUS Lasem tercatat atas nama perorangan. Dari 
ratusan aset itu, hanya 7 sertifikat yang tercatat atas nama 
BMT BUS Lasem. Sisanya, merupakan atas nama peroran- 
gan dengan sejumlah nama yang tercatat pada sertifikat. 

Terkait dengan hal itu, Ketua Pengurus Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Waat 
Tamwik (BMT) Bina Umat Sejahtera (BUS), Abdullah Yasid 
menegaskan, ratusan aset yang atas nama perseorangan yang 
disajikan dalam laporan pertanggung-jawaban pada Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) akhir pekan lalu, merupakan milik 
atau kekayaan KSPPS BMT BUS. 

Menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan aset 
koperasi atas nama perseorangan, Yazid menjelaskan, aset 
yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) memang 
banyak yang menggunakan atas nama nomine pengurus. 

Tetapi secara ikrah atas kepemilikan merupakan milik 
koperasi, dalam hal ini BMT BUS. Bahkan menurutnya, 
pegurus sepakat dengan aset yang telah diaudit oleh 
Kementerian Koperasi ataupun KAP tersebut, telah memili- 
ki status sebagai milik koperasi (BMT BUS), bukan milik 
atau bukan hak pengurus. 

Milik Koperasi 

Lebih lanjut Yasid kembali menegaskan, aset milik kop- 
erasi dan pengurus hanya sebagai nama saja. Sebab dua hal 
yang harus diketahui dari bentuk SHM adalah atas nama 
perseorangan dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama 
badan atau corporate. 

Ia menjelaskan, sisi positif dari kepemilikan atas nama 
perseorangan pada aset milik BMT BUS tersebut adalah 
memiliki nilai pasar di atas HGB. Sedangkan hak milik 
kekayaan koperasi atas nama koperasi, harus turun hak men- 
jadi HGB. 

“Di mana konsekuensinya adalah nilai aset tersebut 
secara nominal ada di bawah nilai wajar kenormatifan,” 
papar Yazid, Rabu (3/7). 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan 
UKM Rembang, M Mahfudz menyatakan, rekomendasi dari 
Kementerian Koperasi adalah agar aset-aset atas nama per- 
orangan itu dialihkan atas nama BMT BUS. 

“Untuk aset yang atas nama pengurus atau orang lain 
segera dialihkan ke KSPPS BMT BUS. Kami belum tahu 
permasalahannya kenapa masih atas nama pribadi. Tetapi 
hasil pengawasan tim Kementerian Koperasi merekomen- 
dasikan nama dilaihkan ke BMT BUS,” paparnya. (lee-30) 


MURIA 21 


KAMIS, 4 JULI 2024 


ti IMKM 


` , Pohan Raya á 


SASIE bspor Gi MkM WEEK 


S= 


Na 


$ > 


SM/Septina Nafiyanti 


BERI SOSIALISASI : Bea Cukai Kudus memberikan sosialisasi terkait ekspor kepada para pelaku UMKM di Jepara. (30) 


Bea Cukai Sosialisasi ke UMKM 


JEPARA - Bea Cukai Kudus membuka peluang ekspor 
bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Kabupaten Jepara. Peluang ekspor ini disampaikan 
dalam rangkaian Pekan Raya Bea Cukai yang di gelar di 
aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Jepara, Rabu (3/7). 


Dalam kesempatan itu, Kepala 
Seksi Penyuluhan dan Layanan 
Informasi Bea Cukai Kudus, Sandy 
Hendratmo Sopan mengatakan, Bea 
Cukai menggelar sosialisasi ketentuan 
ekspor ersama UMKM pelaku ekspor 
tenun troso. Dalam kesempatannya Bea 
Cukai menyampaikan alur ekspor dan 


memperkenalkan fasilitas Kemudahan 
Impor Tujuan Ekspor untuk Industri 
Kecil Menengah (KITE IKM), tujuan- 
nya agar pelaku UMKM dapat bersaing 
sampai ke tingkat Internasional. 

Sany menjelaskan, kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan mutu 
produk serta daya saing, baik di pasar 


lokal maupun internasional. Selain itu 
juga disampaikan prosedur ekspor yang 
sebenarnya mudah. la menegaskan, pro- 
ses ekspor sangat sederhana, terlebihjika 
pengirimannya kurang dari 30 kilogram. 

“Prosedur ekspor tidak sulit, terbuk- 
ti sudah banyak UMKM yang telah 
mengekspor produknya ke pasar inter- 
nasional. Kegiatan sosialisasi ini harus- 
nya dapat dimaksimalkan para pelaku 
usaha untuk membuka peluang, 
wawasan, dan stimulus ekspor, sehingga 
UMKM semakin berkembang maju,” 
terangnya. 
Prosedur 

Sebelum menentukan ekspor, para 
pelaku UMKM harus tahu mengenai 
prosedur pengiriman produk hingga 
kapasitas produk yang akan dikirim, ter- 
masuk dalam kemasan. Oleh karena itu, 


komponen-komponen ini perlu dipela- 
jari.” Termasuk pengirimannya bagai- 
mana,biayanya erapa harus tahu dulu,” 
beber Sandy. 

Maria Leoni, pemilik Kain Tenun 
Ratu mengatakan, dalam proses ekspor, 
para pelaku UMKM perlu membrand- 
ing diri melalui media sosial. Tidak 
dipungkiri bahwa pembeli mengenal 
produk melalui media social. Selai itu, 
pembeli juga didapat dari jaringan media 
sosial. Selain itu, mencari pembeli juga 
bisa dilakukan dengan google map. 
Caranya dengan mencari produk yang 
kita ingin tawarkan di negara tujuan. 

“Kita tentukan negaranya, kita cari 
penjual produknya, kemudian kalau 
dapat kontaknya, kita hubungi dan 
menawarkan produk yang kita jual,” 
beber Maria. (H76-30) 


Video Deklarasi Dukungan Kades Belum Penuhi Unsur Pelanggaran 


PATI - Ketua Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati mer- 
ilis hasil penelusuran terkait video 
dugaan deklarasi dukungan sejumlah 
kepala desa terhadap bakal calon bupati 
Pati. 

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto 
kepada awak media mengamini 
pihaknya telah melakukan penelisiran 
terhadap informasi awal berupa reka- 
man video deklarasi kepala desa yang 


diduga mendukung bakal calon bupati 
dan bakal calon gubernur pada Kamis 
(20/6) lalu. Dia menyebut telah 
melakukan penelusuran terhadap bebe- 
rapa pihak yang perlu dimintai keteran- 
gan. “Kami sudah mengkaji secara 
lengkap dugaan terkait fakta hukum 
yang didapatkan. Hasil kajian kami 
berdasarkan konsultasi pimpinan kami 
baik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Republik Indonesia dinyatakan belum 

| 


| 
"Ad 
“ 


SM/Beni Dewa 
BERI KETERANGAN : Ketua Bawaslu Pati Supriyanto saat memberi 
keterangan kepada awak media terkait video deklarasi bakal calon bupati 
Pati.(30) 


memenuhi unsur untuk dinyatakan 
dugaan pelanggaran pemilihan maupun 
peraturan perundang-undangan lain- 
nya,” ungkapnya. 

Meski begitu Supri menegaskan 
akan mendorong pemilihan secara jujur, 
adil dan memperhatikan kondusifitas 
wilayah serta berbagai hal yang dis- 
uarakan masyarakat. “Kami sudah 
mengkaji berbagai undang-undang. 
Baik UU pemilu maupun UU Desa. 
Dalam konteks kewenangan bawaslu 
peristiwa tersebut belum dikatakan 
memenuhi unsur dugaan pelanggaran,” 
ujarnya. 

Seperti diketahui, video yang diduga 
deklarasi dukungan sejumlah kepala 
desa terhadap bakal calon bupati Pati 
sempat viral di media sosial. Terkait hal 
tersebut Bawaslu telah melakukan 
penelusuran. Sejumlah kepala desa 
hingga Kepala Dispermades Kabupaten 
Pati telah dimintai keterangan. 

Di antara yang dimintai keterangan 
seperti Pandoyo, ketua Pasopati Pati, 
Parmono sebagai kepala Desa 
Semampir dan yang diduga memandu 
jalannya deklarasi, serta Tri Haryama 
yang merupakan ketua Dispermades 
Kabupaten Pati. 

Dari ketiga orang itu Bawaslu juga 


mengembangkan dengan memintai 
keterangan lima kepala desa lainnya. 

Kelima orang itu yakni kepala Desa 
Karangrowo, Kecamatan Jakenan, 
Kepala Desa Tawangharjo, Kecamatan 
Pati, Kepala Desa Angkatan Lor, 
Kecamatan Tambakromo, Kepala Desa 
Regaloh dan Kepala Desa Purwosari, 
Kecamatan Tlogowungu. 

Sementara itu Kepala Desa 
Semampir, Kecamatan Kota Parmono 
saat dikonfirmasi sebelumnya menye- 
but jika yang dilakukannya bukanlah 
deklarasi dukungan calon tertentu. Dia 
menyebut untuk deklarasi yang dila- 
kukan adalah cinta damai untuk meng- 
counter kasus Sukolilo agar tidak viral. 

“Spontan saja (untuk dukungan 
bacabup-Red). Apalagi ini bukan ranah 
tahapan pemilu karena belum ada apa- 
apa ini. Tidak ada dukung mendukung, 
hanya personal, Tidak ada tujuan politis 
murni mengcounter kasus Sukolilo 
karena malu, imbuhnya. 

Dia pun kembali menegaskan jika 
tidak ada dukung mendukung. Parmono 
juga menyebut dirinya tidak berani ikut 
saat tahapan pendaftaran, penetapan 
calon, kampanye maupun masuk dalam 
tim pemenanganan salah satu calon. 
(dwa-30) 


Dorong Perekonoman Daerah Melalui Pemberdayaan KIK 


JEPARA- Pengakuan hak 
kekayaan intelektual komunal (KIK) 
merupakan elemen mendasar untuk 
menetapkan hak yang dimiliki masyara- 
kat. KIK juga bagian dari perlindungan 
budaya serta memajukan identitas 
ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh 
karena itu, semua bentuk KIK yang 
perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham). 

Hal ini diungkapkan Analis Hukum 
Ahli Madya Direktorat Hak Cipta dan 
Desain Industri Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kemenkumham 
dalam diseminasi Kekayaan Intelektual 
Komunal (KIK) di Aula Dinas Pari- 
wisaya dan Kebudayaan (Disparbud) 
Jepara, Rabu (3/6) 

Analis Hukum Ahli Madya Di- 
rektorat Hak Cipta dan Desain Industri 
Direktorat Jenderal Kekayaan In- 
telektual Kemenkumham Rikson 
Sitorus mengatakan, kegiatan ini 
merupakan salah satu upaya dalam 
menjamin kepastian dan perlindungan 
hukum bagi kekayaan intelektual 
khususnya cipta yang dimiliki oleh 
masyarakat. 


Menurut Rikson, inventarisasi KIK 
penting dilakukan, lantaran untuk melin- 
dungi hak-hak masyarakat agartidak ter- 
jadi pemanfaatan KIK tanpa izin atau 
pembagian keuntungan yang tidak adil. 

“Seberapa penting inventarisasi 
KIK, penting dilakukan karena terkait 
kegiatan dan hak cipta untuk menjamin 
legalitas bagi kehidupan pencipta,” 
ungkapnya. 

Inventarisasi 

Ja mengimbau kepada Pemerintah 
Daerah untuk berinisiatif menginven- 
tarisasi kebudayaan daripada milik 
Kabupaten Jepara melalui kanwil Jateng 
terkait. Sehingga, kebudayaan atau aset 
berharga daerah bisa memajukan 
perekonomian suatu bangsa. 

“Kebudayaan di Jepara bisa terpeli- 
hara, dipertahankan, serta mendapatkan 
pengakuan sesuai kewenangannya,” 
harapnya. 

Penyuluh Hukum Madya Kantor 
Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, 
Lilin Nurchalimah mengatakan, 
Kemenkumham Jateng sangat peduli 
terhadap potensi Kekayaan Intelektual 
Komunal yang ada di Kabupaten Jepara. 
Mengingat banyaknya potensi 
Kekayaan Intelektual Komunal, maka 


dari itu sangat penting KIK dicatatkan. 
“Tentunya guna menjamin kepast- 
ian hukum dan perlindungan hukum 
bagi Kekayaan Intelektual yang dimili- 
ki oleh Masyarakat Perlindungan 


Indikasi Geografis (MPIG), maupun 
Masyarakat Adat serta Usaha Kecil 
Menengah (UKM) Nasional sebagai 
asettidak bergerak,” Beber Lilin. (H76- 
30) 


Memanenran Pan mn ena CAM BI 
Ka oya Fasa se 


Diseminasi Kekayaan “Intelektual Komunal 
dan Inventarisasi data Kekayaan Intelektual K Komunal: 


SM/Septina Nafiyanti 


DISEMINASI KIK : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) menggelar diseminasi Kekayaan Intelektual 
Komunal (KIK) di Aula Dinas Pariwisaya dan Kebudayaan 
(Disparbud) Jepara. (30) 


22 | SOLO 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa Minta Kenaikan Tunjangan 


SRAGEN - Sejumlah perwakilan dan pengurus Persatuan 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia 
(PABPDSI) Sragen melakukan audiensi dengan DPRD Sragen, 
Selasa (2/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, dan diterima 
Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim dan anggota Komisi I serta per- 
wakilan Pemkab Sragen. 

Aspirasi mereka yakni , meminta kenaikan tunjangan jabatan 
BPD, dari Rp 300 ribu-Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta, men- 
dapat jaminan sosial kesehatan seperti jaminan sosial ketenagakerja- 
an yang sudah berjalan. Juga memperoleh tunjangan purnatugas, 
dengan jumlah minimal Rp 2 juta. 

Menurut Ketua PABPDSI Sragen, Wisnu Widiatmoko, tiga hal itu 
berdasarkan ketentuan yang ada di Undang Undang (UU) Desa 
Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, 
Pasal 62 poin (e), (£), dan (g) tentang Hak BPD. Audiensi ke DPRD 
Sragen sudah lama direncanakan. 

Ta menuturkan, ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satu 
yang paling utama terkait tunjangan. Sebagai lembaga desa yang 
menjalankan fungsi menjaring aspirasi masyarakat desa, lembaga de- 
sa dan mitra pemerintah desa, perlu ada penyesuaian tunjangan. Na- 
mun guna mewujudkan tuntutan itu, perlu menyesuaikan dengan 
regulasi. 

Sedangkan tuntutan lain adalah agar Pemkab Sragen memberikan 
anggaran operasional kepada PABPDSI. Juga anggaran peningkatan 
kapasitas dan bimtek minimal satu kali dalam setahun. Serta dilibat- 
kan dalam public hearing raperda tentang BPD. 

Tuntutan kenaikan ini, imbuhnya, masuk akal. "Semestinya BPD 
menerima setidaknya 7 persen dari penghasilan tetap kepala desa 
(Kades) namun angka yang diajukan masih realistis,” ujarnya. 
Kemampuan Keuangan 

Sebelumnya pada saat Kongres Desa yang digelar di Jakarta ter- 
bentuk Majelis Desa Indonesia dan juga Desa Bersatu, yakni ada dela- 
pan organisasi desa. Salah satu organisasi yang diakui yakni 
PABPDSI dengan jenjang kepengurusan dari pusat sampai daerah. 

Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim menyampaikan pertemuan 
tersebut juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Sragen. 
Permintaan mereka berpedoman dari UU Desa, salah satunya terkait 
hak keuangan. "Kami sampaikan ke Pemkab Sragen dan dijawab 
bahwa UU itu bisa diaplikasikan setelah ada regulasi turunannya. Se- 
perti setelah UU ada PP, Permen, Perda dan sampai Perbup,” ucapnya. 

Terkait tunjangan juga disesuaikan dengan kemampuan keuang- 
an daerah. "Kalau hari ini sulit direalisasikan. Silpa Pemkab hanya se- 
kitar Rp 23 miliar untuk perubahan ini. Jadi sangat berat. Kalau 
direalisasikan harus ada perubahan perda, turunan dari undang-un- 
dang tadi,” tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terse- 
but. (H53-48) 


SM/dok 
SAMPAIKAN ASPIRASI : Pengurus PABPDSI Sragen 
menyampaikan aspirasi mereka saat beradiensi dengan ang- 
gota DPRD Sragen, Selasa (2/7). (48) 


Caleg Gerindra Deklarasi 
Dukung Sudaryono 


KLATEN - Enam caleg terpilih Partai Gerindra Klaten mengge- 
lar tasyakuran kemenangan Prabowo-Gibran secara serentak di enam 
lokasi di Klaten, Rabu (3/7) sore. 

Pada acara itu sekaligus dilakukan deklarasi dukungan kepada 
Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono sebagai bakal calon 
Gubernur Jateng dan Benny Indra Ariyanto sebagai bakal calon Wakil 
Bupati Klaten. 

Salah satu deklarasi digelar oleh Ketua Umum DPC Partai 
Gerindra Klaten, Hariyanto di Gedung IPHI Delanggu. Acara dihadiri 
oleh sekitar 1.000 pendukungnya dan tamu undangan, serta Benny 
Indra Ariyanto. 

“Kami menggelar tasyakuran karena Pilpres sudah selesai dan 
pemenangnya sudah ditetapkan KPU yakni Prabowo Subianto dan 
Gibran. Kami tinggal menunggu pelantikan Prabowo-Gibran 20 
Oktober 2024,” kata Hariyanto. 

Dalam acara itu juga dilakukan deklarasi dukungan Pilkada seren- 
tak 2024 yang dibacakan oleh Ketua DPC Gerindra Hariyanto dan 
ditirukan oleh seluruh hadirin. 

“Deklarasi ini untuk mendukung Ketua DPD Gerindra Jateng, 
Sudaryanto sebagai bakal calon gubernur Jateng, dan Benny Indra 
Ariyanto sebagai bakal calon wakil bupati Klaten, insya Allah bisa 
jadi,” ujar Hariyanto. 

Meski demikian, Keputusan soal siapa calon yang akan diusung 
pada Pilgub Jateng dan Pilkada Klaten, DPC Gerindra Klaten masih 
menunggu keputusan DPP Gerindra. ” Kami sudah menggelar fit and 
proper test di DPC Gerindra, hasilnya sudah kami serahkan ke DPD, 
pada bakal calon juga sudah dipanggil di DPD Gerindra Jateng. 
Hasilnya, kami masih menunggu rekomendasi DPP,” imbuh 
Hariyanto. 

Komunikasi Politik 

Fit and Proper Test diikuti oleh mantan Sekda Klaten Jaka 
Sawaldi, Wakil Bupati Klaten yang juga Ketua DPD Partai Golkar 
Klaten Yoga Hardaya, Sekretaris DPC Gerindra Mukhlis dan kader 
Gerindra Benny Indra Ariyanto. 

Saat ini, DPC Gerindra Klaten bersiap menghadapi Pilkada 
Klaten dan Pilgub Jateng 27 November 2024. Salah satunya melaku- 
kan komunikasi politik dengan parpol yang ada di Kabupaten Klaten. 

“Untuk persiapan Pilkada, Gerindra sudah menjalin komunikasi 
dengan sejumlah partai politik di Klaten,termasuk yang non parlemen 
untuk membentuk koalisi besar,” ucap Hariyanto. 

Sebelumnya, DPC PDIP telah meminang Benny Indra Ariyanto 
sebagai wakil Bupati untuk dipasangkan dengan calon bupati dari 
PDIP Klaten. Kami terima dengan baik pinangan DPC PDIP, namun 
siapa yang akan diusung kami masih menunggu hasil rekomendasi 
DPP. Meski DPC oke, DPD oke, kalau DPP tidak menghendaki ya 
sudah, kami ikut rekomendasi DPP,” kata dia. 

Benny Indra mengatakan terima kasih kepada Tim AD 421 yang 
telah mendukungnya sebagai bakal wakil bupati Klaten. ” Untuk per- 
siapan sudah mengikuti tahapan yang dilakukan di DPC Gerindra dan 
DPD Gerindra Jateng. Kami sudah bergerak, terutama ke grassroot 
dan kalangan pemuda,” kata Benny. (F5-48) 


Lima Desa Rai 
Desa Nyawiji 


WONOGIRI - Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri menggelar 
lompa Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2024 

di pendapa kabupaten tersebut, Rabu (3/7). 


Sebanyak lima desa/kelurahan 
berhasil masuk sebagai lima desa ter- 
baik. Adapun lima kecamatan masuk 
sebagai kecamatan pembina terbaik. 

Kelima desa/kelurahan terbaik 
dalam penganugerahan itu yakni 
Slogoretno (Kecamatan Jatipurno), 
Mangunharjo (Kecamatan Jatipur- 
no), Tanggulangin (Kecamatan 
Jatisrono), Tunggur (Kecamatan 
Slogohimo dan Selopuro (Kecamatan 
Batuwarno). 

Adapun lima kecamatan pembina 
Desa Nyawiji Migunani yakni Keca- 
matan Jatipurno, Karangtengah, 
Batuwarno, Jatisrono dan Bulukerto. 
Penghargaan diserahkan langsung 
oleh Bupati Wonogiri Joko "Jekek” 
Sutopo. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 
Disdukcapil Wonogiri, Antonius 
Indro Sudaryanto mengatakan, aspek 
penilaian anugerah Desa Nyawiji 
Migunani antara lain capaian kepemi- 
likan dokumen administrasi kepen- 
dudukan (Adminduk), pemutakhiran 


data penduduk dan pelayanan prima 
Adminduk. 

Dia menerangkan, Desa Nyawiji 
Migunani mengedepankan prinsip 
kolaborasi antara berbagai pihak 
untuk memberikan dampak nyata dan 
positif kepada masyarakat. 

Desa Nyawiji Migunani adalah 
desa yang mampu menggerakkan 
seluruh pemangku kepentingan mulai 
dari pemerintah desa, masyarakat, 
hingga instansi terkait untuk bekerja 
sama secara harmonis dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan dan kua- 
litas hidup warga desa melalui berba- 
gai program dan layanan yang efektif 
dan efisien. 

Strategi Terarah 

Melalui kolaborasi yang solid dan 
strategi yang terarah, imbuh Indro, 
Desa Nyawiji Migunani diyakini 
mampu menciptakan masyarakat 
yang lebih sejahtera, teratur, dan siap 
menghadapi tantangan masa depan. 

Adapun inovasi Desa Nyawiji 


SUARA MERDEKA 


Perekat Komunitas Jawa Tengah 


h Anugerah 
Migunani 


SM/Khalid Yogi 


FOTO BERSAMA : Para peraih Anugerah Desa Nyawiji Migunani 
foto bersama Bupati Wonogiri Joko "Jekek” Sutopo di pendapa 
Kabupaten Wonogiri, Rabu (3/7). (48) 


Migunani adalah pengembangan dari 
berbagai inovasi sebelumnya yang 
telah berjalan sejak tahun 2019. 
Antara lain aplikasi Telunjuk Sakti, 
Ayo SKAK, Desa Sadar Adminduk 
dan Konsulkan serta Pemusatan 
Layanan di MPP.4 

Inovasi Desa Nyawiji Migunani 
yang telah dilakukan sejak Januari 
2024 itu berhasil menelurkan bebera- 
pa prestasi. Antara lain kepemilikan 
KIA naik 442 persen dan telah mele- 
bihi target nasional, kepemilikan akta 


kelahiran naik 0,5 persen dan telah 
melebihi target nasional serta aktivasi 
IKD naik 5,66 persen. 

Inovasi tersebut juga bertujuan 
menguatkan loket adminduk di 294 
desa/kelurahan. Melalui loket-loket 
itu, masyarakat tidak perlu jauh-jauh 
datang ke Kantor Disdukcapil untuk 
mengurus Adminduk. 

Rekam dan cetak KTP kini cukup 
dilakukan di kecamatan, sedangkan 
mengurus akta bisa dilakukan di kelu- 
rahan/desa. (J11-48) 


Tim PKM UNS Beri Pendampingan 
di Desa Wisata Banyuanyar 


SOLO - Tim Program Kemi- 
traan Masyarakat Internasional 
(PKM-I) Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta memberikan pen- 
dampingan dalam rangka mengem- 
bangkan potensi unggulan di Desa 
Banyuanyar, Kabupaten Boyolali. 

Kegiatan diisi dengan pelatihan 
Gummy Yoghurt Coffee dan Smart 
Packaging, bertempat di Gedung 
IKM Kampus Kopi Banyuanyar. 

Ketua Tim PKM- I Rysca In- 
dreswari dari Program Studi (Prodi) 
D3 Agribisnis mengemukakan, 
Desa Banyuanyar memiliki berba- 
gai potensi seperti jahe, kopi, madu, 
susu, kerajinan, dan biogas. Desa 
wisata Kampus Kopi Banyuanyar 
mengusung keunggulan One Villa- 
ge One Product, memiliki 9 dukuh 
dengan 9 komoditas unggulan yang 
berbeda. 

Pengelolaan desa wisata dan 
UMKM Banyuanyar berada di 
bawah naungan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Kampus Kopi 
Banyuanyar. Menyandang status 
desa wisata selama empat tahun, 
membuat BUMDes Kampus Kopi 
Banyuanyar perlu terus membuat 
banyak inovasi untuk mendatang- 
kan wisatawan berkunjung ke Desa 
Banyuanyar. Hal ini dikarenakan 
banyak UMKM yang usahanya 
bergantung kepada wisatawan yang 
berkunjung ke desa. 

Salah satu UMKM asal Desa 
Banyuanyar adalah Omah Susu 
Cowboy yang telah menghasilkan 
produk olahan yoghurt dan pie susu. 
Sayangnya kedua produk ini tidak 
tahan lama di suhu ruang. 

”Untuk itu diperlukan terobosan 
menciptakan produk berbahan susu 
atau yoghurt yang dapat disimpan 
lama dan dapat menjadi alternatif 
baru eduwisata di Omah Susu 
Cowboy.” 

Berangkat dari hal tersebut, tim 


EA DES 


SPN RE ab 


Ng 


AG d 
(NI ak 
I am f 
| 


x 


merencanakan program pelatihan 
bermitra dengan BUMDes Kampus 
Kopi Banyuanyar untuk membuat 
paket pemberdayaan dengan tujuan 
menciptakan produk inovatif berba- 
han yoghurt dan kopi yang merupa- 
kan komoditas unggulan Banyu- 
anyar. 

Rysca berharap pelatihan terse- 
but mampu memberikan inovasi 
produk baru dan alternatif eduwisata 
di Desa Banyuanyar. Sebab dua hal 
utama yang harus diperhatikan pela- 
ku UMKM agar tetap bertahan yaitu 
berkaitan dengan inovasi dan 
pengembangan produk yang sudah 
dihasilkan, serta pemasaran digital. 
Antusias 

Hadir sebagai narasumber 
dalam kegiatan ini adalah Nindita 
Clourisa Amaris Susanto yang 
menyampaikan materi mengenai 


(PKM-I) 


Sekolah Vokasi 


pembuatan gummy yoghurt coffee. 
Selain paparan materi, peserta diajak 
pula untuk praktik membuat produk 
secara langsung. 

”Kami sangat antusias karena 
pelatihan membuat gummy berba- 
han yoghurt dan kopi ini baru dise- 
lenggarakan pertama kali di Banyu- 
anyar. Pelaku UMKM di Desa 
Banyuanyar juga sangat tertarik dan 
akan melanjutkan pembuatan pro- 
duk sebagai alternatif olahan selain 
yoghurt dan pie susu,” ujar Titik se- 
laku pengelola Omah Susu Cowboy. 

Selanjutnya untuk materi penge- 
masan dan teknisnya disampaikan 
oleh Dyah Ayu Suryaningrum dan 
Muhammad Rustamaji. 

Peserta diajak memahami bagai- 
mana pentingnya kemasan, cara 
membuat kemasan yang menarik, 
serta memperhatikan ketentuan 


Oa DB 


|- PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT INTERNASIO 
|) 


“Pelatihan Pembuatan Gummy Yoghurt Susu Sapi 
Aroma Kopi dan Inovasi Smart Packaging 
untuk Produk UMKM” 


Banyuanyar, Juni 02) 


Universitas Sebelas Maret 


SM/dok 
SERAHKAN HIBAH : Tim PKM Internasional UNS menyerahkan hibah peralatan pada pelaku Desa 
Wisata Banyuanyar. (48) 


yang ditetapkan oleh Badan Stan- 
dardisasi Nasional (BSN). Para 
peserta juga mempraktikkan pem- 
buatan kemasan dengan mengguna- 
kan alat Vertical Hand Sealer. 

Dalam kegiatan ini juga dilaku- 
kan serah terima alat Vertical Hand 
Sealer dari tim PKM-I UNS kepada 
Pemerintah Desa Banyuanyar dan 
BUMDes Kampus Kopi Banyu- 
anyar. Harapannya dengan hibah 
alat ini mampu meningkatkan kiner- 
ja UMKM Desa Banyuanyar. 

”Kami berharap dengan pelati- 
han yang telah diselenggarakan oleh 
TIM PKM-I UNS dapat memacu 
semangat pelaku UMKM untuk 
senantiasa berkreasi dan adanya 
hibah alat juga dapat meningkatkan 
produktivitas UMKM,” tutur Siti 
Toyibah mewakili BUMDes Kam- 
pus Kopi. (G18-48) 


Tempat Pengelolaan Sampah Desa Krajan Diresmikan 


KLATEN - Bupati Klaten Sri 
Mulyani meresmikan Tempat Penge- 
lolaan Sampah Reuse, Reduce, dan 
Recycle (TPS 3R) Ngadeg Jejeg di 
Desa Krajan, Kecamatan Kalikotes, 
Klaten. Peresmian dilakukan di sela- 
sela acara Sambang Warga di Gedung 
Serbaguna Desa Krajan, Kecamatan 


Kalikotes, Klaten, Rabu (3/7). Bupati 
mengapresiasi upaya Pemerintah 
Desa Krajan yang telah mengem- 
bangkan TPS 3R. Keberadaan TPS 
3R diharapkan membantu masyara- 
kat mengatasi permasalahan sampah 
di Desa Krajan. 

"Keberadaan TPS 3R akan mem- 


SM/ dok 


SAMBANG WARGA: Bupati Sri Mulyani melakukan Sambang 
Warga dan meresmikan TPS 3R Ngadeg Jejeg Desa Krajan dan 
menyerahkan berbagai bantuan. (48) 


bantu masyarakat dalam mengatasi 
masalah sampah. Dalam upaya 
pengelolaan sampah, Pemkab Klaten 
akan membantu, karena TPS 3R 
membantu upaya Pemkab Klaten 
mengatasi sampah,” ujar Bupati. 

Ia menegaskan, Pemkab Klaten 
melalui Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) akan menanggung biaya ope- 
rasional TPS 3R selama dua tahun ke 
depan. "Tak hanya TPS 3R Desa 
Krajan, ini juga berlaku bagi TPS 3R 
yang didirikan pemerintah desa lain. 
Operasionalnya ditanggung mulai 
biaya operasional hingga angkutan,” 
imbuh dia. 

Bupati juga juga mengapresiasi 
pembangunan gedung serbaguna 
yang dibangun Pemdes Krajan. 
Gedung yang dapat menampung 
sekitar 1.500 orang itu diharapkan 
bermanfaat bagi masyarakat Desa 
Krajan dan sekitarnya. 

Bantuan Sosial 

Sementara itu, pada kegiatan sam- 
bang warga kali ini, Bupati juga 
menyalurkan berbagai bantuan sosial 


bagi masyarakat yang membutuhkan, 
seperti sembako, jambanisasi, bea- 
siswa dan lainnya. Acara juga diman- 
faatkan Bupati untuk menyerap aspi- 
rasidan masukan dari masyarakat yang 
disampaikan oleh para kades. Dibagi- 
kan pula berbagai doorprize menarik. 

Kades Krajan, Tri Agung Rahma- 
di mengatakan, pembangunan TPS 
3R bertujuan mengatasi permasalah- 
an pengelolaan sampah rumah tangga 
di desanya. 

Selama ini, sampah rumah tangga 
hanya ditampung di lahan milik 
Pemdes Krajan yang difungsikan 
sebagai Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS) sementara. "Lahan 
TPS itu sejatinya akan difungsikan 
sebagai embung desa. Untuk itu,kami 
minta Ibu Bupati untuk membantu 
menormalisasi lahan itu agar bisa 
dibangun embung desa sesuai ren- 
cana,” ujar Tri Agung Rahmadi. 

Hadir dalam acara itu, sejumlah 
pejabat Pemkab Klaten, Camat Ka- 
likotes, kades se-Kecamatan Kaliko- 
tes dan tamu undangan. (F5-48) 


SUARA MERDEKA 


Sastra 23 


KAMIS, 4 JULI 2024 


Bapak Hanya Ingin Mati d 


enajam Paser Utara, 2054 
Peena itu tetap tidak ber- 
ubah sejak dulu. Keteguhan 
yang dibawanya sejak seperempat abad 
yang lalu. Sejak sebuah rezim yang 
mengatasnamakan “pembangunan” 
menanam puluhan gedung pencakar 
langit di tanah kami, tanah Sepaku. Enam 
periode pergantian presiden telah berlalu. 
Namun, betapa rentang waktu sepanjang 
itu sama sekali tidak membuat pendirian 
Bapak goyah. Bahkan, sekalipun kini dia 
tengah terbaring ringkih di ranjang 
kamarnya lantaran penyakit radang paru- 
paru yang semakin kronis. 

“Bapak tidak mau mengkhianati 
leluhur dengan memasrahkan tubuh ini 
pada obat-obatan kimia,” jawabnya 
dengan keras kepala, ketika berulang kali 
kuajak ke rumah sakit di pusat Kota 
Nusantara. “Selamanya Bapak adalah 
orang Balik[1], yang hanya memas- 
rahkan hidup dan matinya pada apa yang 
disediakan alam”juga Tuhan.” 

Pernyataan penuh keangkuhan itu 
sebenarnya mudah saja untuk aku timpali 
dengan kalimat, “Memangnya masih ada 
alam yang tersisa di bumi Sepaku ini?” 
Namun, aku mesti berpikir dua kali untuk 
melontarkan kalimat itu. Tidak saja kare- 
naterkesan lancang, kalimat semacam itu 
juga hanya akan membangkitkan ingatan 
Bapak perihal kejadian kelam yang terja- 
di dua puluh lima tahun silam. Kejadian 
yang membawa kami sekeluarga pada 
jurang keterasingan”'juga kesengsaraan. 

Tentu, masih tergambar jelas dalam 
lanskap ingatanku bagaimana getirnya 
suasana pagi itu. Ketika deru excavator 
dan suara reruntuhan bangunan beradu 
dengan jerit dan tangisan. Anak-anak 
kecil menatap dengan nanar rumah- 
rumah mereka yang porak-poranda, 
seakan di kepalanya terbesit tanya, 
“Mengapa bisa begini? Mengapa?” 


Cerpen: Ikrom Rifa'i 


Seekor anak kambing yang luput disela- 
matkan pemiliknya mengembik-ngem- 
bik usai kandangnya roboh ditimpa 
pohon angsana. Para polisi dengan 
tongkat dan tameng membentuk barisan, 
menghadang sejumlah warga, termasuk 
Bapak' yang berupaya menggagalkan 
penggusuran. Butuh waktu setengah hari 
sampai akhirnya mereka menyadari 
bahwa tindakan itu sama sekali tak ada 
gunanya. 

Bila diruntut dari awal, petaka itu 
bermula ketika di ladang tempat kami 
menggantungkan hidup tampak mulai 
ditanami patok-patok bertuliskan, “Batas 
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. 
Dilarang masuk!” Siapa yang menanam 
patok-patok itu, kami tak pernah tahu. 
Akan tetapi, tak lama setelah itu, kami 
melihat berita di televisi soal rencana 
pemindahan Ibu Kota negara baru ke 
tanah Borneo ini. Aku yang masih duduk 
di bangku SMP kala itu, tidak punya 
cukup bayangan soal kemungkinan- 
kemungkinan yang akan terjadi di masa 
depan. Namun, dari semua peristiwa 
yang terjadi, sampailah aku pada satu 
kesimpulan bahwa cepat atau lambat, 
kami harus angkat kaki dari tanah ini, 
tanah Sepaku. 

“Bukankah ini tanah kita, Pak? Tanah 
leluhur kita?” tanyaku, kepada Bapak, 
saat itu. 

“Memang. Tapi kita tak punya serti- 
fikat kepemilikan.” 

Aku pun bukannya tidak tahu, bahwa 
ladang-ladang itu sudah digarap oleh 
orang Balik sejak puluhan tahun 
silam”bahkan sebelum negara ini terben- 
tuk. 

“Ladang-ladang itu dulunya hanya 
hutan belantara. Ketika kecil, Bapak per- 
nah diajak Bue[2] untuk ikut sempolo[3]. 


Alhasil, keluarga kita memiliki ladang 
untuk digarap. Namun, tampaknya 
semuanya akan berakhir setelah patok- 
patok itu dipasang. Padahal, selama 
puluhan tahun, kamilah yang menjaga 
hutan Sepaku ini.” 

Memang, jauh sebelum peristiwa 
mencekam itu terjadi, pemerintah telah 
mengimbau kami untuk pindah ke sebuah 
rumah susun yang berjarak sekitar 35 
kilometer dari Sepaku. Dari berita yang 
kubaca, ini disebut relokasi. Akan tetapi, 
mereka lupa, bahwa tarif sewa yang 
mereka berikan terlampau keterlaluan 
untuk orang-orang seperti kami. 

“Lagi pula,” lanjut Bapak, ketika saat 
itu ditanya bersedia atau tidak untuk 
direlokasi, “Kalau kami pindah ke rumah 
susun itu, kami mau kerja apa? Apa mere- 
ka lupa bahwa kami hanya bisa hidup dari 
ladang?” 

Kalaupun pada akhirnya kami memu- 
tuskan untuk pindah ke rumah susun, itu 
karena memang tak ada pilihan lain. 
Selepas itu, Bapak bekerja serabutan. 
Apa saja asal halal. Dari kuli bangunan, 
hingga jualan makanan ringan. Meski 
sungguh tak mengenakkan menjadi 
warga urban, tapi toh kami tetap bisa 
hidup. Tetap bisa makan nasi walau 
sesekali berhutang, tetap bisa berpakaian 
walau ala kadarnya, dan tetap bisa berte- 
duh ketika hujan walau sesekali menung- 
gak biaya sewa bulanan. 

Aku pun tetap bisa melanjutkan seko- 
lah. Kendati tak sampai perguruan tinggi, 
tapi aku berhasil mendapat pekerjaan 
tetap. Lewat kenalan seorang teman 
SMA, yang ayahnya adalah sebagai kon- 
traktor, aku ditawari pekerjaan. Mula- 
mulai sebagai kuli, tapi dua tahun berse- 
lang”barangkali karena keuletanku”aku 
diangkat jadi mandor. Kepada Bapak, 


Sepaku 


saya menyuruh agar berhenti bekerja 
seiring usianya yang kian menua”juga 
penyakitnya yang kerap kambuh. 

“Gajiku sudah lebih dari cukup untuk 
beli beras dan bayar biasa sewa rumah, 
Pak. Sekarang, biar aku yang bekerja, 
Bapak istirahat.” 

KKK 

Keteguhan itu benar-benar tidak ber- 
ubah sejak dulu. Keteguhan yang 
dibawanya sejak seperempat abad yang 
lalu. Sejak sebuah rezim yang mengatas- 
namakan “pembangunan” memboyong 
istananya ke Pulau Seribu Sungai ini. 
Juga gedung parlemen berikut dengan 
dewan-dewannya yang terhormat. Enam 
pemilu telah berlalu sejak peristiwa 
mencekam itu. Namun, betapa rentang 
waktu selama itu sama sekali membuat 
watak dan pendirian Bapak berubah. 

Kini, di rumah susunnya yang 
sumpek, Bapak hanya bisa berpasrah 
dengan radang paru-parunya. Penyakit 
itu, entah bagaimana mulanya, telah 
membuat Bapak merasa semakin dekat 
dengan ajalnya. Aku yang saat ini tinggal 
bersama istri di sebuah perumahan kecil 
tak jauh dari rumah susun, amat 
kehabisan cara untuk membujuk Bapak 
agar mau dibawa ke rumah sakit. 

“Bapak tetap akan jadi orang Balik. 
Tetap.” 

Pagi tadi, Ibu menelponku dan 
mengabarkan bahwa keadaan Bapak 
semakin parah. Aku terpaksa cuti kerja 
dan segera menuju ke rumah susun. 
Manakala sampai di rumah, aku terkejut 
melihat Ibu yang tengah menangis ter- 
isak-isak di ruang tamu. 

“Cepat susul Bapak, Nak!” 

“Ke mana? Mana Bapak?” 

“Ke Sepaku. Tadi dia batuk darah di 
kamar, terus pergi naik bus. Katanya 
Bapak mau mati di Sepaku. Ibu sudah 
mencegah, tapi tidak bisa. Cepat susul!” 

Segera kugeber motorku. Namun, 
semuanya sudah terlambat. Bapak 
mengembuskan napas terakhir di dalam 
bus. Sesaat sebelum tarikan napasnya 
yang terakhir, Bapak sempatkan menulis 
pesan di secarik kertas: “Tolong 
semayamkan aku di Sepaku, tanah 
kelahiranku, tanah leluhurku. Tolong.” 

Ah, tidakkah Bapak lupa kalau tanah 
leluhur kita itu sekarang sudah jadi 
gedung parlemen yang dihuni oleh 
orang-orang terhormat? Bagaimana bisa, 
Pak? Bagaimana bisa? 


Purbalingga, 2023-2024 


Catatan Kaki: 

(1) Balik : suku atau komunitas adat di 
Kecamatan Sepaku, Penajam Paser 
Utara. 

[2] Bue : panggilan kakek dalam bahasa 
Paser (dayak). 

[3] Sempolo : tradisi gotong-royong 
Suku Balik dalam membuka lahan baru. 


BIODATA PENULIS 


Ikrom Rifa'i lahir di Purbalingga, 
Jawa Tengah. Alumnus Universitas 
Singaperbangsa Karawang. 
Cerpennya tersiar di Sejumlah media 
cetak dan daring. Bergiat di 
Komunitas Teater & Sastra Perwira 


(KATASAPA) Purbalingga. 
e yang dirapal, dan Tunduk kepala; Berjabat erat; sekitar tak lagi bertukar pikir dalam Aku juga menanggalkan masalah- 
p U isi ayat-ayat suci Al-Our”an yang dilan- Sungguhlah perangai yang sangat uang, tetapi sekadar pamer pamor masalah dunia. 
D tunkan. patut. untuk saling berebut uang. Laiknya puisi tanpa makna, 
E Aku bisa membuat mual semua pem- 
Muhammad Farhan Azizi Hanyalah itu yang bisa dilakukan Sama sekali tak mustahak kita yang Isak itu tergenang di pikiran manusia baca. 
agar lapar dan gemetar sirna kalut kata kurang, dan di jiwa setiap insan. Tak ada 
larut do”a yang dirapalkan, dan meski muluk membumbung sem- seorang pun yang bisa membersihkan. Mojokerto, 14 Oktober 2023 
Lapar dan Gemetar ayat suci yang dilantunkan. bahyang merendahkan sesiapa. 


Tidur-bangun seorang diri 
menata dekorasi rumah belajar bayi, 
Paman kehabisan tenaga, karena setiap 
hari 
melihat rumitnya masalah rumah tang- 


ga. 


Dengan pakaian yang serang berganti, 
Paman sering keluar menemui siang 
“memperbarui tenaganya yang telah 

usang” 
“menjawab kerinduan pada keringat 
sebab panas yang menyengat 


Lapar dan gemetar anggota rumah 
tangga 
menyambutnya setiap pulang. 

Di saat yang sama kecewa dan lelah 
tampak bergembira akan kedatangan- 
nya. 


Di dalam kamar permohonan 
“paman dan pakaian, 
kekecewaan dan kelelahan: 
istri dan bayi berkelindan dalam doa 


Tatkala mengulang perjalanan menuju 
siang, 
bau terik masih terasa lekat di badan. 
Tapi, ia sengaja tak menghapusnya 
karena 
sewaktu-waktu ia ingin menjadikan 
bau terik itu 
materi pedoman menjalin relasi 
“buku saku menjaga harmoni” 
ketika siang tak lagi berulang 
“ketika tenaganya benar-benar hilang. 


Jembrana, 16 Agustus 2023 


Berada di Ritma 
yang Sama 


Ketika akal tinggal bekerja. 

Fisik bersemayam tenaga. 
Wajah bercokol di alam yang sama. 
Suara bersemayam pada ritma serupa. 
Bertemu sesama meski ada silang sem- 
purna 


Sebab tinggi-rendah nilai rapor hayat 
cumalah penting di mata pencipta 
bukan dicongkaki atau dipamerkan 
pada sesama. 


Riuh atawa bongak memang tidak per- 
nah dilarang agama, 
tetapi bongak yang berujung dahaga 
kuasa 
tidak saja dilarang agama, melainkan 
juga 
dilarang karsa, budaya, norma. 


Kita adalah tak identik jenis kerja. 
Daif dan daya ekonomi berbeda. 
Tetapi kita sama-sama dari Dia, 
sama-sama manusia. 


Jembrana, 08 Juli 2023 


Isak Tanah Lapang 


Isak tumbuh dari tanah lapang nan ger- 
sang saat memandang orang-orang di 


Alih-alih menjanjinkan kesejahteraan, 
benda-benda di alam semesta disulap 
oleh orang-orang yang dahaga kuasa 
menjadi bahan bakar kendaraan pesta 

demi mewujudkan cita-cita 


Pengeras suara dibeli tapi tak pernah 
difungsi, Mimbar ceramah diperindah 
bukan untuk berkhotbah, Karpet 
berwarna merah dihampar di masjid 
untuk berjalan menuju istana. 


Jembrana, 01 Agustus 2023 


Aku Kausa Nestapa 


Adalah Aku kausa nestapa. 
Berlaku jahat seperti setan, 
menggoda jiwa-jiwa yang tenang. 
Seperti rasa gosong di dalam sajian 
masakan. 


Tak hanya menyisakan kerut dahi dan 
tanya, 


Mengapa? 


Mengapa tak mampu kukenakan 
“kepala, tangan, telinga, hidung, mulut, 
kaki, hati 
padahal selagi terpasang? 


Mengapa baru berfungsi 
“kepala, tangan, telinga, hidung, mulut, 
kaki, hati 
tatkala kita sudah tersimpan di alam 
baka? 


Mojokerto, 17 Oktober 2023 


BIODATA PENULIS 


Muhammad Farhan Azizi asal 
Jembrana, Bali. Beberapa puisinya 
tersebar di media massa, Pendiri 
Balai Jembrana, dan kini sebagai 
mahasiswa Pascasarjana Institut 
Pesantren KH Abdul Chalim. 


24 


KAMIS, 4 JULI 2024 


SUARA MERDEKA 


Destinasi 


Gerbang Merdeka Walk 


Medan merupakan kota yang majemuk. 
Keberagaman etnik dan budaya masyarakatnya itu 
tercermin dari sajian makanan yang beraneka 
ragam. Kelebihan itu memberi dampak positif kare- 
na citarasa makanan khasnya dapat dinikmati lidah 
setiap orang, bahkan pendatang. Anugerah terse- 
but dimanfaatkan betul oleh masyarakatnya. 
Hampir di setiap sudut kota kita jumpai tempat 
jajanan dengan konsep-konsep yang istimewa. Ya, 
Medan adalah surga makanan. 


ukul empat sore, penulis 
Psm rombongan 
baru saja tiba dari 
Brastagi yang di ngin. Setelah rehat 
sejenak, kami bersiap untuk 
menyusuri sudut-sudut kota Medan 
di waktu malam. Berkeliling kota 
dengan becak khas kota itu sebuah 
pilihan yang bijak. Sebab, penge- 
mudinya bisa menjadi pemandu 
yang tepercaya. 

Di Medan, kita tak perlu 
khawatir mencari tempat untuk 
sekadar melepas penat. Ingin 
jajanan malam, pergilah ke semua 
sudut kota, mulai dari yang pinggi 
ran sampai kejantung kota. Sebagai 
saran, mulailah dari titik nol kota 
Medan, yaitu Lapangan Merdeka 


Medan. Di sana ada Merdeka Walk, 
yang juga dilengkapi dengan per- 
mainan anak-anak. 

Merdeka Walk merupakan 
salah satu objek wisata kuliner yang 
menawarkan konsep ,Atifood, fun 
and leisure, Äù. Kalau tak sedang 
musim hujan, kita bisa menikmati 
santapan dalam udara terbuka, di 
bawah langit cerah penuh bintang. 
Kalau bulan sedang purnama, wah 
sangat eksotis. 

Merdeka Walk yang dibangun 
oleh PT Orange Indonesia dengan 
dukungan Wali Kota Medan itu 
berada di sisi barat Lapangan 
Merdeka dan menggunakan lahan 
seluas 6.600 meter persegi. 
Penataannya yang modern plus 


Keliling kota naik becak 


suasana asri dan sejuk karenamasih 
terjaganya kelestarian pepohonan 
yang tumbuh di sekitarnya, akan 
membuat kita betah berlama-lama 
sembari menikmati sajian aneka 
hidangan mulai dari masakan tradi 
sional, China, atau Barat. 

Malam itu, sekitar pukul 20.00, 
kami sampai di tempat makan yang 
dikenal sebagai lambang gaulnya 
kota Medan. Merdeka Walk 
memang berbeda dari kebanyakan 
mal. Kalau umumnya mal modern 
berdiri garang menjulang ke 
angkasa, bangunan Merdeka Walk 
mem bentang melebar di atas tanah 
terbuka, tanpa penyejuk udara, dan 
menyediakan tempat berjalan kaki 
yang luas. 

Akses menuju kawasan itu pun 
cukup mudah. Kendaraan umum 
hilir-mudik di depan Merdeka 
Walk. Yang membawa kendaraan 
pribadi bisa leluasa memarkir 
kendaraan. Sebab, tempat parkir 
kawasan itu mengelilingi 
Lapangan Merdeka. 

Karena berada di tempat terbu- 
ka dan cukup luas, Merdeka Walk 
terasa lega dan lapang. Apalagi ber- 
ada di jantung kota yang punya 
sejumlah bangunan tua. Sembari 
menunggu pesanan makanan 
datang, kita bisa melemparkan pan- 
dangan ke arah bangunan tua, saksi 
bisu perkem bangan kota itu. Di 
depan Merdeka Walk, di seberang 
jalan, beberapa gedung berse - jarah 
berdiri kukuh dengan masih meny - 
isakan arsitektur khas Belanda sete- 
lah renovasi di sana-sini, seperti 
Gedung PT London Sumatra, 
Gedung Wali Kota Medan, Hotel 
Darma Deli, dan Gedung Kantor 
Pos. 

Merdeka Walk juga dekat 
dengan Menara Air Tirtonadi (yang 
merupakan ikon kota Medan) dan 
Titi Gantung, sebuah jembatan di 
atas rel kereta api, serta kawasan 
Kesawan, yang juga memililiki 
bangunan dan rumah-rumah toko 
tua seperti yang bisa ditemukan di 
Pecinan dan Kota Lama Semarang. 

Kawasan Kesawan sebenarnya 
lebih dulu diorbitkan Pemerintah 
Kota Medan sebagai pusat jajanan 
malam Kota Medan. Satu jalan sen- 
gaja ditutup dan digunakan sebagai 


~y na L 


Agak jauh dari Lapangan 
Merdeka, masih ada beberapa 
bangunan bersejarah, seperti 
Masjid Raya Medan dan Istana 
Maimun. Istana ini masih memper- 
ta hankan tradisi membagi-bagikan 
bubur khasnya itu kepada jamaah 
setiap Ramadan. 

KKK 

BERKELILING kota Medan 
tidak lengkap kalau kita tidak 
menyusuri jalan Ahmad Yani yang 
merupakan kawasan Pecinan di 
Medan. Berada pada inti kota yang 
dulu dikenal dengan nama 
,AtiKesawan, Äù, jalan tersebut 
merupakan daerah pertokoan dan 
pusat bisnis pada siang hari, dan 
pada malam hari menjadi tempat 
berjualan berbagai jenis makanan 
khas kota. Jika Yogyakarta memili- 
ki Malioboro dan Bandung punya 
Braga sebagai kawasan yang men- 
jadi ciri khas nya, maka warga 
Medan boleh berbangga diri 
dengan Kesawan sebagai ikon baru 
yang menjadi ciri khas kota. 

Selain kawasan Kesawan 
Sguare yang mulai kalah bersaing 
dengan Merdeka Walk, di sana ter- 
dapat bangunan bangun an tua yang 
bersejarah. Ada sebuah bangunan 
rumah etnis kuno dengan pintu ger- 
bang yang besar dan berpintu kayu 


- Na an 


“Suasana malam di rumah Tjong A Fie 


tempat orang menjajakan makan an 
atau yang biasa disebut sebagai 
Kesawan Square. 


tua dan dua lampu lampion tergan- 
tung menyala indah di depannya. 


HAN 


PE ii 


Kesawan Sguare 


Nuansa Pecinan seperti terwakili 
oleh rumah tersebut. 

Rumah siapa itu? Rumah itu 
pening - galan Tjong A Fie. 
Bangunannya in dah.Bentuk pintu 
gerbangnya terlihat etni kal, dengan 
ukir-ukiran khas China. Pun lampi- 
onnya, tergantung anggun, seperti 
di film-film silat Mandarin zaman 
dulu. Yang pasti, Kesawan betul- 
betul masih membawa napas Kota 
Medan zaman dulu, ditandai 
dengan bangunan-bangunan lama 
berarsitektur perpaduan gaya 
Tionghoa dan kolonial Belanda. 
Beberapa bangunan yang menjadi 
ciri khas Kota Medan terdapat di 
area ini, termasuk rumah Tjong A 
Fie, jutawan tembakau di tahun 
1910. 

Siapa Tjong A Fie? Dia adalah 
Mayor China di Medan, seorang mil- 
iarder perta - ma di Sumatera. Hingga 
kini namanya terus dikenang di Kota 
Medan, meski dia sudah meninggal 
pada tahun 1921. Pada Tahun 1870 
Tjong A Fie dan kakaknya, Tjong 
Yong Hian meninggalkan Desa Moy 
Hian, Kanton di daratan China untuk 
merantau ke Tanah Deli sebagai kuli 
kon trak di perkebunan Tembakau. 

Kakak beradik ini sangat jeli 
melihat peluang bisnis. Pada suatu 
kesempatan mereka tinggal mene- 
tap di ibu kota Labuhan Deli dan 
membuka kedai dengan nama Ban 
Yun Tjong. Tjong A Fie tahu betul 
kebutuhan kuli-kuli China dan per 
antau lainnya yang baru tiba di 
Tanah Deli sehingga dalam waktu 
singkat saja dia sudah jadi kaya 
raya. Keberhasilan usahanya sema- 
kin bertambah. 

Sampai saat ini bangunan tua 
bersejarah yang berada di areal 
Kesawan adalah merupakan tem- 
pat tinggal keluarga Tjong AFie dan 
keturunannya yang kali pertama 
dibangun di kawasan tersebut. 
Gedung tua ini menggambarkan 
budaya sekaligus keuletan kelom- 
pok etnis Tionghoa yang sejak ratu- 
san tahun menetap di Tanah Deli. 
Gedung tua yang berada di 
Kesawan (Tapekongstraat) ini 
milik Tjong A Fie , sahabat dekat 
Sultan Deli. (73) SUKAWI 


Arsip SM 28 Juni 2009 


Jangan Lupa Bika Ambon dan Durian 


Durian Medan 


ORANG bilang, kita belum bisa 
dikatakan pergi ke Medan kalau 
belum makan bika Ambon. Itu 
memang oleh-oleh khas kota terse- 
but selain sirup markisa dan terong 
Belanda. Pusat jajanan yang menja- 
jakan semua cangkingan itu ada di 
Jalan Mojopahit. Di sana berja jar 
toko penjual bika Ambon. 

Jikanaik bentor (becak motor), 
kita tinggal bilang mau ke Jalan 
Mojopa hit, maka pengemudinya 
langsung tahu yang kita maksud. 
Para sopir ben t o r itu sudah punya 
langganan masing-masing karena 
mereka akan mendapatkan f e e dari 
toko yang me reka rujuk. 

Konon, bika Ambon paling enak 
dijual di toko jajanan Zulaeha. 
Penulis meluncur ke sana dengan 
bentor. Di situ, ada beberapa macam 
bika Ambon. Ada yang standar, rasa 
coke lat, pandan, dan keju. Yang 


tidak sempat untuk mampir ke sentra 
bika Ambon, dapat membeli oleh- 
oleh itu di toko-toko dekat hotel 
maupun beberapa pertokoan di ban- 
dara. 

Setelah beroleh bikaAmbon, 
rasanya sudah tiba saatnya untuk 
berburu buah durian. Yup, buah 
berduri asal Medan ini memangterke 
nal di seantero negeri. Apalagi tatkala 
musim durian telah tiba, harganya 
bisa jauh lebih murah lagi dibanding 
saat belum musimnya. Musim buah 
durian biasanya pada bulan 
November sampai Februari. 

Nah, untuk menikmati rasa buah 
yang manis dengan ada rasa pahit 
nya ini kita tak perlu repot karena 
banyak penjualnya di sejumlah ruas 
jalan Kota Medan. Namun tempat 
yang paling pavorit antara lain Jalan 
Iskandar Muda (Pasar Pringgan), 
Jalan Bogor di persimpangan Jalan 


Semarang, Jalan Pelajar, dan masih 
banyak lagi sentra buah durian. Di 
Jalan Pelajar ini sering kali puluhan 
mobil pikap menurunkan buah duri- 
an dari berbagai daerah di Sumatera 
Utara. Para pedagang durian umum 
nya mengambil durian dari mobil itu 
sebelum dijual kembali. 

Untuk harga satu buah durian, 
kita bisa dapatkan hanya dengan Rp 
4-10 ribu saja. Rasanya? Jangan 
ditanya. Jangan ragu-ragu men- 
jadikan durian sebagai oleh-oleh 
keluarga di rumah. Merekamenyedi- 
akan boks-boks dalam berbagai uku- 
ran. Ada yang kecil, sedang, dan 
besar. 

Soal harga tentu bervariasi sesuai 
dengan bentuk boks. Untuk boks 
kecil mereka mematok harga Rp 100 
ribu, boks sedang Rp 150 ribu, dan 
boks besar Rp 200 ribu. Itu semua 
masih bisa kita tawar. Semakin pintar 


mena w ar, pasti semakin murah har- 
ganya. 

Mereka pun memberikan jasa 
gratis mengepak boks tersebut men 
jadi rapi. Rapat dan sangat kedap 
udara agar bau durian tidak keluar 
membaui lingkungan sekitar. Karena 
memang buah Durian dilarang 
dalam perjalanan dengan pesawat 
udara, maka kita harus pandai untuk 
mengepak agar baunya tidak ke 
mana-mana. Boks digulung rapat 
rapat dengan lakban sebelum dima 
sukkan ke dalam plastik yang telah di 
isi irisan daun pandan. Setelah itu 
boks dimasukkan ke dalam kardus 
yang juga ditaburi bubuk kopi. 
Dengan demikian, aroma buah duri- 
an sudah tidak dapat lagi dibaui 
orang yang ada di sekitarnya. (73) 
SUKAWI 


Arsip SM 28 Juni 2009 


